INFORMASI KAPUAS 



o 

CM 
>> 



O 
CN 

05 




II 



To Bloggers Everywhere 



Contents 

Handil Saka Lindung 15 

Seminar Hasil PTK Dalam Rangka Memperingati Hardiknas « 15 

Informasi Kapuas tampil di Google Books dengan judul yang 

salah 16 

Baihaqi Outlet - Loket Pembayaran Online 16 

Bisnis feri masih menjanjikan 16 

Optimis dalam berusaha 17 

FT. Karya Sejati melakukan pengapalan ke Meksiko 18 

Media Indonesia - Peningkatan Jalan Tiga Kecamatan 

Pedalaman Kapuas... 18 

5 saat untuk membersihkan tangan 18 

Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) 19 

Buku Informasi Kapuas edisi Februari - April 201 1 19 

KTP - kendala dalam pelayanan Jaminan Persalinan 20 

Ritual Manyanggar Batanjung Bagian Dari Adat Dayak - 

Tribunnews.com 20 

8 Mei - Hari Palang Merah Sedunia 20 

Bahagiakah Hidup Anda ? | namaku cahyadi takariawan 21 

Silver Scorpion - Komik 21 

Buku tentang PMI Kabupaten Kapuas di Scribd.com 22 

Rustam - Penjual Pentol dan Es Kolkol 22 

Posyandu Mawar di Handil Berkat Makmur 23 

BAHAGIA BERSAMANYA 23 

Kapuas.net bangkit kembali 25 

MENENTUKAN SIKAP HIDUP | namaku cahyadi takariawan 26 



Tanda-tanda Ahli Bid'ah 26 

SDN 3 Selat Hulu 26 

10 Mei - Hari Lupus Sedunia 27 

PEMUSNAHAN KERUPUKYANG MENGANDUNG 

BLENG/BORAKS 27 

Kiat-kiat Khusyu' Dalam Shalat 28 

Handil Berkat Makmur 28 

PANJI ADVENTURE SHOOTING IN KUALA KAPUAS | 

disporabudparkapuas 29 

KUNJUNGAN KERJA KETUA PMI PUSAT JAKARTA | PMI 

Kabupaten Kapuas 29 

MAKET PAVILIUN RSUD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO 

KUALA KAPAUS 29 

Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kelurahan Barimba 30 

Antrian Solar di Kapuas 31 

Lokasi Pembangunan Pavillun RS mulai dibersihkan 31 

Pondok Pesantren di Kabupaten Kapuas 32 

Tanggal 16 Mei 201 1 Cuti Bersama 32 

Pelayanan Sosial di Kabulat 32 

Musik Kami Untuk Semua 33 

Sunatan Massal di Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 34 

Penyuluhan tentang Narkoba dan Pergaulan Remaja 35 

Alfajar - cap stempel dan reklame 35 

MENUNTUT ILMU BUAT SI BUAH HAT! 36 

Lomba Mewarna Tingkat TK s/d SD Kelas 3 Tahun 201 1 37 

17 Mei - Hari Hipertensi Sedunia 38 

Tetap Sekolah di Hari Waisak 39 



Mutiara Market 39 

Brosur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 40 

Silaturahim KAMMI 40 

Hasil Kelulusan SMAN 1 Kuala Kapuas 2010/201 1 41 

Ekstra Kurikuler di SMAN 1 Kapuas Hilir 41 

Bersahabat dengan radang persendian 42 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: PERSAGI DPC 

KAPUAS ADAKAN PENYULUHAN... 44 

Puskesmas Barimba 44 

PDAM Cabang Kapuas Hilir 44 

PT. PLN - Kantor Jaga Barimba 44 

2011 -Tahun Hutan Internasional 45 

Daftar Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Kapuas 45 

PALANGKAU SIAPKAN BUMIL SEHAT, TURUNKAN AKI DAN 

AKB 46 

Nasehat Ulama Salaf Tentang Bid'ah 47 

SDN 3 Hampatung 47 

Koramil 02 Kapuas Hilir 48 

21 Mei - World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development 48 

Sekelumit tentang Family Health and Nutritiion Project 49 

SMAN 1 Kapuas Hilir 50 

20 Siswa SMAN 1 Kuala Kapuas Lulus Seleksi SNMPTN 2011 

Jalur Undangan 51 

Penjaringan Operasi Katarak di Rumah Sakit dimulai 51 

The Smoker's Body (1 ) 52 

Spagiari's Room: Nasihat untuk sang putera 52 



SD Swasta Antang 52 

Kantor Kecamatan Kapuas Hilir 53 

Foto Panorama Eka Sari 53 

SDN 2 Barimba 53 

Izin 23 Perusahaan Harus Dicabut 54 

Promosi Kesehatan Di Kabupaten Kapuas 54 

C4t4t4n Ku: CATATAN : KALTENG EXPO 2011 (Tanggal 19 - 

23Mei2011) 54 

Teh Poci Sore Ini | namaku cahyadi takariawan 54 

Nasehat Ulama Salaf Tentang Bid'ah 55 

Kantor Kelurahan Hampatung 55 

BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS: DISTRANS 

KAPUAS BIMTEK KRIPI... 56 

Praktek Dokter Mohammad Abubakar 56 

Kantor Kelurahan Mambulau 56 

SDN 2 Mambulau 57 

Bakti Sosial Akper Pemda Kapuas di Asrama SD Luar Biasa 57 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: ANAK SEKOLAH 

JANGAN JAJAN SEMBARANGA... 59 

Sudah 48 mata yang dioperasi katarak 59 

The Smoker's Body (2) 59 

Cuti Bersama Tahun 201 1 60 

Fakta Tentang Merokok 61 

31 Mei - Hari Tanpa Tembakau Sedunia 61 

Petugas Kesehatan Haji dari Kabupaten Kapuas 62 

Operasi Katarak Berakhir 62 

Bapak Dohong Taka Tutup Usia 63 



JUPRIYANTO Kuala Kapuas Kalteng: LOMBA PIDATO 

TINGKAT SLTA SE KABUP... 63 

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia (ANGGOR - ANGOR) 64 

The Smoker's Body (3) 64 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Hilir 65 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: LIMA PENJELASAN 

SINGKAT KASUS BALITA... 65 

The Smoker's Body - File PDF 65 

SDN 2 Mambulau 65 

Ekspor PT. Karya Sejati bulan Mei 201 1 66 

Top 45 Creative Anti-Smoking Advertisements | The Design 

Inspiration 66 

Pelayanan Sosial di Kabulat - Video 67 

Nurcholis Juara 02SN SD Kabupatgen Kapuas 2011 Cabang 

Tenis Meja «... 67 

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia (ANIANIH - ANTJAP) 67 

Tabligh Akbar Isra' Mi'raj (Hj. Umi Qurota'ayuni) 68 

Antrian Premium Terjadi Juga di Kuala Kapuas 68 

Poskesdes Pulau Telo 68 

Puskesmas Pembantu Pulau Telo 69 

Pengolahan rotan di Pulau Telo 69 

5 Juni 201 1 - AIDS berusia 30 tahun 70 

The Smoker's Body (4) 71 

Antrian premium kembali terjadi 71 

Pembangunan ruang PONEK Intensif dimulai 72 

Sunset di Desa Gohong 72 

KEGIATAN DONOR DARAH BERSAMA BANK MANDIRI | PMI 

Kabupaten Kapuas 72 



SDN 1 Pulau Telo 73 

Dajak Sunday school group (girls) in Mandomai 73 

Piagam Adipura untuk Kapuas .:: Tribunkalteng.com | Kalteng 

News On... 74 

Program Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Kapuas 74 

Taman disamping rumah dinas ketua DPRD 75 

YdMia: Sebuah Catatan 75 

Satu Tahun INFORMASI KAPUAS 75 

SDIT Al-Amin mendapat bantuan gorong-gorong 76 

BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS: BERAS 

"TALAWANG" UNGGULAN KA... 77 

Bumi Perkemahan Saka Wira Kartika Kodim 1011/ KLK 77 

Instalasi Farmasi Kabupaten Kapuas 77 

Pengumuman Leiang Pembangunan Paviliun RSUD 78 

Membantu Ibu Mengupas Bawang 78 

Perlu Pembatasan Kecepatan di Jalan Kapuas - Palingkau 79 

DONOR DARAH BERSAMA POLRES KAPUAS | PMI 

Kabupaten Kapuas 79 

Bekas Kebakaran di Palingkau Baru 80 

Rev Zimmer travelling in a boat 80 

Penerimaan Mahasiswa Baru Akper Pemda Kapuas 81 

14 Juni - Hah Donor Darah Sedunia 81 

Yayasan Islam Al Amin Kapuas: MANASIK HAJI KECIL TKIT 

AL-AMIN 82 

Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal) 82 

The Smoker's Body (5) 83 

PENGIRIMAN KONTINGEN JUMBARA PMI KAB. KAPUAS 

TERKENDALA BIAYA | PMI ... 83 



Kapuas mendapatkan 5 dokter PTT bam 83 

Pemkab Kapuas Tetapkan Dua Desa Wisata .:: 

Tribunkalteng.com | Kalt... 84 

"Stop the Indonesia-Australia REDD+ project" | redd-monitor.org 84 

Kantor Notaris - PPAT - Khantsafikni, SH, MH 84 

Lokasi pembangunan paviliun RS sudah bersih 85 

Instalasi Pengolahan Air Minum - Update 85 

Kebakaran di Asrama Putri Ponpes Al-Amin Kapuas 85 

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di TPA Al-lnayah 86 

Yayasan Islam Al-Amin berganti nama 87 

Hosting Gratis | Kapuas Media Networks 87 

Tiga video favorit di YouTube koleksi INFORMASI KAPUAS 88 

Kunjungan Jama'ah dari India ke Kuala Kapuas 88 

Paham Islam Liberal 89 

Memaknai Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 90 

Parade Syair Maulid Ke-7 Tahun 201 1 91 

Monalisa Tailor 92 

Agen Pupuk Organik Bio-EXTRIM, ORGANOX dan HORMAX 92 

Perkembangan Pembangunan Masjid Agung Al Mukarram 93 

Kebersamaan Itu Indah 94 

Bangkit Dengan Kekayaan Mental - Andrie Wongso 95 

Dokter Keluarga di Kabupaten Kapuas 97 

Maulid Habsyi Ar-Riyadh Nurul Iman 97 

Memanfaatkan lahan tidur 97 

Nasehat yang tidak berbicara 98 

Serabi Bantal 99 



LuckyNet-Kuala Kapuas-Kalteng: WARNET AMAN UNTUK 

ANAK-ANAK Dl KUALA... 99 

ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN KENAIKAN KELAS 

SMPN 1 SELAT 99 

Jalan Sehat Dalam Rangka Hah Anti Narkoba Internasional 100 

Warung Gado-gado di Pierre Tendean 101 

Wajah Ceria Siswi Kelas VII A SMPN 1 Selat 101 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS KALTENG: SABTU, 

25JUNI2011 PENERI... 102 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Selat 102 

HAYAT YANKES (MH): AYO LAKUKAN KEBAIKAN MELALUI 

SARANA INTERNET 103 

Pembuatan Jalan RT VI Kelurahan Barimba - PNPM Mandiri 103 

Layani orang miskin dengan baik | RSUD dr. H. Soemarno 

Sosroatmodjo 104 

Inspirator Guest House 1 04 

C4t4t4n Ku: Catatan:Sekolah Anakku 104 

Peringatan Isra' Mi'raj 1432 H Langgar Darul Muhajirin 105 

Pasar Senin di Sei Nyannu 105 

Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 106 

Pelepasan Kontingen Jambore dan Jumbara 106 

Huma Hai (Rumah Besar) Loendjoe 107 

Maulid Habsyi An-Nur - Handil Palundu 109 

10 penyebab kematian utama 109 

Gereja Imanuel Dulu dan Kini 110 

Toko Busana Muslim Rabbani 1 1 1 

Dukungan Bagi Usaha Kecil 112 

Macet di Jembatan Brebes - Pulang Kampung 113 



10 



Bekerja Apa Saja Yang Renting Halal 114 

Penerapan Aturan Juga Didukung Oleh Kesadaran Masyarakat 115 

Penyediaan transportasi umum bagi masyarakat 116 

Terminal Angkutan Umum 1 1 6 

Mie Ayam Ceker Pak Sikin - Pulang Kampung 1 1 7 

Goa Lawa - Pulang Kampung 1 1 8 

Owabong - Pulang Kampung 122 

Obyek Wisata Baturraden - Pulang Kampung 125 

Calon Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan dari Kapuas 128 

Getuk Goreng Haji Thohirin - Pulang Kampung 128 

Masjid Kubah Emas - Pulang Kampung 128 

Laporan Tim Jumbara Kapuas dari Gorontalo 129 

Percaya Diri 130 

DONOR DARAH Dl PERUSAHAAN SAWIT | PMI Kabupaten 

Kapuas 130 

Komitmen Handil-Handil di Pulau Kupang untuk Donor Darah 130 

Proses pembuatan mie 130 

Laporan Jambore Nasional di Danau Wisata Teluk Gelam OKI 131 

Tarian Mandau Talawang memukau peserta Jumbara di 

Gorontalo 131 

Pusat Layanan Internet Kecamatan di Ponpes Al-Amin 132 

PROFIL - STAI KUALA KAPUAS 132 

Seminar Sehari Kesehatan Reproduksi 132 

BUMIL TERUSAN MAKMUR MAU BAYI SEHAT DAN PINTAR 133 

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan RTWP 133 

Bincang-bincang dengan Bapak Dahlan Jambek tentang 

REDD+ 134 



11 



Semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan 134 

Jalan Trans Kalimantan Banyak Yang Rusak 135 

Peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok makin 

banyak digunakan 1 35 

Wisata Buku - Pulang Kampung 136 

Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan di Kapuas 137 

Kapuas Terima MP-ASI dari Dirjen Bina Gizi dan KIA Jakarta 137 

Tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli 139 

Braga Doeloe dan Kini - Perjalanan 139 

Penundaan Bupati Kapuas Motoprix 201 1 140 

Peminat Akper Kapuas Melimpah 141 

Lima langkah tuntaskan diare 141 

RENUNGAN AKHIR PEKAN 142 

Jalan Trans Kalimantan sedang diperbaiki 142 

Jumlah jama'ah shalat Subuh masih bertahan 142 

Para pencari Tuhan 143 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS KALTENG: 

PRAMOS/MOS SMPN 2 SELAT TA... 143 

Donor Darah di Kejaksaan Negeri Kapuas 144 

Penyuluhan Narkoba di MOS SMAN 1 Kuala Kapuas 144 

DOJO 144 

MOS SMPN I KAPUAS KUALA 145 

Enam Guru Kapuas Wakili ke Kalteng - Banjarmasinpost.co.id 145 

Ucapan Selamat Ramadhan dari SHINDOKA 145 

MUFAKAT IV (Musabaqah Kiroatil Kutubits Turats Nasional ) 

NTB « Pon... 146 

Berenergi dengan Sahur dan Bersikap Positif - Animas! 146 



12 



Uang bukan segalanya 146 

Bincang-bincang dengan pahlawan devisa 147 

Ramadhan - Bulan Nonton TV & Bulan Belanja (?) 148 

"LABORATORIUM KELILING" 148 

Pembangunan paviliun rumah sakit dimulai 149 

Jadwal kunjungan dokter spesialis mata di RSUD 150 

Seminar Sehari "Aspartam Pemanis Buatan & Umami Rasa 

Dasarke-5" 150 

BAZAR SISWA SMPN 1 SELAT 151 

Pembukaan Pelatihan KPPBM PMI Kabupaten Kapuas 151 

Anak Asuh Yayasan Al-Amin Mengabdi di Papua 152 

Rumah Makan "AN I" - Masakan Banjar 152 

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1432 H - Kuala Kapuas 153 

Taman kota diwaktu malam 153 

Kerupuk Kentang - Produksi Eko Mantaren II 154 

Jangan jadikan Ramadhan sebagai kontes makan 155 

Another statement about the KFCP. Previous statement "not 

true" I r... 155 

OlohltahKea! 155 

Lomba Membuat Kue Jajanan "Sehat dan Bergizi" 156 

Khataman Qur'an TK/TPA Al-lnayah 156 

Pelebaran Jalan Pemuda 159 

Lulusan Madrasah Tsanawiyah Al-Amin ikut seleksi UICCI 160 

Pertandingan Sepak Bola di Sei Tatas 160 

Menyusuri Laut Jawa di Seruyan dan Kotim - Perjalanan 161 

Penutupan Pelatihan KPPBM PMI Kabupaten Kapuas 162 

Yudisium dan Wisuda Mahasiswa STAI Kapuas 162 



13 



Faham Sufi Ekstrem 163 



14 



Handil Saka Lindung 

Sunday, May 01, 2011 

Bila kita menelusuri jalan dari Murung Keramat, ke arah kompleks PT. Antang Permai 
Plywood Industry, terus ke arah hilir maka jalan tersebut akan berakhir di Handil Saka 
Lindung. Handil ini masih termasuk Kelurahan Murung Keramat dan berdampingan 
dengan Handil Batu Besar. Menurut warga sekitar, sudah ada jalan menuju Handil Batu 
Besar. Berbeda dengan Murung Keramat yang jalannya masih menyusuri pinggir sungai, 
jalan ke Handil Saka Lindung ini sudah berada di daratan, sehingga bisa mendapatkan 
fasilitas jalan beton dari pemerintah daerah. 




Jalan beton di Handil Saka Lindung Menurut penuturan masyarakat setempat, 
pengaturan perumahan di Handil Saka Lindung lebih rapi dibandingkan dengan Handil 
Telaga (masih termasuk Kelurahan Murung Keramat). Masyarakat disini sebagian besar 
hidup dari hasil pertanian. 




Mengingat di Handil Saka Lindung tidak ada sekolah dasar, anak-anak disini bersekolah 
di SD Swasta Antang. Setamat dari SD, umumnya mereka melanjutkan pendidikan ke 
Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin yang letaknya tidak jauh dari SD tersebut. 

Seminar Hasil PTK Dalam Rangka Memperingati 
Hardiknas « 



Monday, May 02, 2011 



Seminar Hasil PTK Dalam Rangka Memperingati Hardiknas «: 
Toolbar" 



Sent using Google 



INFORMASI KAPUAS 



15 



Informasi Kapuas tampil di Google Books dengan 
judul yang salah 

Monday, May 02, 2011 

Upaya admin untuk memasukkan file pdf dari INFORMASI KAPUAS ke Google Books 
akhirnya membuahkan hasil. Buku tersebut akhirnya dimuat dalam Google Books setelah 
satu minggu penantian. Namun sayangnya buku tersebut muncul dengan judul yang 
diambil dari salah satu judul artikel yang ada dalam blog tersebut, padahal judul tersebut 
sudah ada dalam Google Books yaitu Desersi: Menembus Rimba Raya Kalimantan. 

Informasi Kapuas di Google Books 

Admin mengajukan permohonan koreksi ke Google Books untuk memperbaiki judul dari 
buku tersebut menjadi Informasi Kapuas (Jilid 1). Saat in admin sedang mengupayakan 
agar Informasi Kapuas (Jilid 2) dapat juga dimuat dalam Google Books sehingga lebih 
banyak pembaca yang dapat mengaksesnya. 

Baihaqi Outlet - Loket Pembayaran Online 

Tuesday, May 03, 2011 




Kedekatan dengan kota Kuala Kapuas memungkinkan Kelurahan Murung Keramat 
untuk memiliki Loket Pembayaran Online. Dengan fasilitas internet, loket ini memberikan 
kemudahan kepada warga masyarakat untuk menyelesaikan beberapa tagihan mereka, 
terutama tagihan listrik. Keterpencilan tidak lagi menjadi masalah dalam menyelesaikan 
berbagai urusan dalam kehidupan. 



Bisnis feri masih menjanjikan 

Tuesday, May 03, 2011 



16 



INFORMASI KAPUAS 




Pembuatan ferry baru di Murung Keramat Belum tersedianya jembatan yang 
menghubungkan antara kota Kuala Kapuas dengan daerah sekitarnya seperti Handil 
Panamas, Murung Keramat, dan Barimba membuat feri tetap menjadi alternatif bagi 
masyarakat untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Ongkosnya yang relatif murah 
yaitu Rp 1.000 - Rp 2.000 per sepeda motor membuat masyarakat cukup mampu 
menjangkaunya untuk transportasi sehari-hari. Ketersediaan pelayanan dari pagi sampai 
sore juga membantu masyarakat untuk dapat menunaikan kewajiban mereka di 
seberang sungai. Kondisi inilah yang membuat masyarakat tetap bersemangat untuk 
menyediakan jasa penyeberangan. Hal in! terlihat dari masih disediakannya feri-feri baru 
oleh para pengusaha yang dapat digunakan oleh masyarakat. 



Optimis dalam berusaha 

Tuesday, May 03, 2011 




Pernahkan terpikir oleh kita bahwa kita bisa menangkap burung yang terbang di langit? 
Rasanya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Tapi pada kenyataannya banyak orang 
yang bisa memperjualbelikan burung-burung tersebut di pasar. Pernahkan terpikir oleh 
kita bahwa kucing bisa memakan kelelawar yang terbang di udara? Ternyata hampir 
setiap malam kucing bisa memberi makan kepada anaknya satu ekor kelelawar kecil. 
Kalau sesuatu yang sepertinya tidak mungkin diraih, bisa kita raih, maka semangat 
seperti itulah yang dimiliki oleh para pengusaha. Mereka tidak mengenal istilah tidak 
bisa. 

Bila kita melihat ke pedagang makanan ringan dan penjual minyak di lanting pada 
gambar diatas, kita mungkin akan bertanya-tanya, siapa yang akan membeli 
dagangannya? Ternyata disitulah letaknya pintu rejeki. Allah sudah mengatur rejeki 
setiap hambanya. Meskipun tampaknya dia jauh dari keramaian, tapi kalau rejekinya 
sudah datang, maka baik itu feri maupun klotok atau ces, akan mendatangi lanting ini 
untuk membeli dagangannya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang tidak 
biasa. 



INFORMASI KAPUAS 



17 



Comments 



muhaimin 



May 06, 2011 



betui sekali pak rejeki itu sudah ada yang mengatur, dimanapun tempatnya jika memang 
rejeki kita maka akan datng ke tampat kita 



PT. Karya Sejati melakukan pengapalan ke 
Meksiko 

Tuesday, May 03, 2011 

Berdasarkan informasi dari Panjiva Alert, PT. Karya Sejati sudah melakukan satu 
pengapalan ke Meksiko yaitu ke perusahaan Compania Huler Tornel, S.A. de C.V. 
Perusahaan tersebut merupakan penghasil ban di Meksiko. Pengiriman ini menunjukkan 
bagaimana luasnya jaringan perdagangan yang dimiliki oleh PT. Karya Sejati. 
Rendahnya harga karat dunia akhir-akhir ini patut menjadi keprihatinan, mengingat 
sebagai negara dengan areal karat tarbesar di dunia (3,4 juta haktar), Indonesia bersama 
dengan negara-negara penghasil karet dunia diharapkan dapat mengendalikan harga 
karet dunia. 

Media Indonesia - Peningkatan Jalan Tiga 
Kecamatan Pedalaman Kapuas... 

Tuesday, May 03, 2011 

Media Indonesia - Peningkatan Jalan Tiga Kecamatan Pedalaman Kapuas Rp44 Miliar 

5 saat untuk membersihkan tangan 

Wednesday, May 04, 2011 



Your 5 Moments 
for Hand Hygiene 




Bila anda dirawat dirumah sakit, maka anda bisa mengingatkan kepada petugas 
kesehatan yang merawat anda untuk mencuci tangan saat: 



18 



1. Sebelum menyentuh pasien 

2. Sebelum melakukan tindakan / prosedur 

3. Sesudah resiko terpapar dengan cairan tubuh 

4. Sesudah menyentuh pasien 

5. Sesudah menyentuh lingkungan sekitar pasien 
Sumber: Your 5 Moments For Hand Hygiene 



Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar 
(PAGT) 

Wednesday, May 04, 201 1 




Peserta pembukaan Sosialisasi PAGT Meskipun tidak tersedia dana untuk pelatihan, 
Instalasi Gizi RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo tetap mengadakan kegiatan 
Sosialisasi Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) mengingat asuhan ini sudah menjadi 
standar nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Mei 2011 bertempat di 
aula rumah sakit. Narasumber dari kegiatan ini adalah Bapak Jurianto Gambir, S.Si.T, 
M.Kes, dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, Kalimantan 
Barat. 

Menurut Bapak Jurianto Gambir dalam pengantarnya, beliau mengatakan bahwa standar 
ini diadopsi oleh ahli gizi dari American Dietitien Association. Rumah sakit yang sangat 
aktif untuk mengadopsi standar ini adalah RS Hasan Sadikin Bandung. Beliau 
menyampaikan bahwa dalam penerapannya, standar ini sangat membutuhkan 
kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasien yaitu dokter, 
perawat, petugas gizi, dan tentu pasien itu sendiri. 

Klik tautan berikut ini: PAGT 

Buku Informasi Kapuas edisi Februari - April 
2011 

Thursday, May 05, 2011 

Alhamdulillah buku Informasi Kapuas Edisi Februari - April 2011 sudah muncul di Scribd. 
Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa muncul di Google Books. Selamat 
menikmati Informasi Kapuas versi Offline. 



INF0RMASI_KAPUAS3 



INFORMASI KAPUAS 



19 



KTP - kendala dalam pelayanan Jaminan 
Persalinan 

Friday, May 06, 2011 

Jaminan Persalinan sudah mulai dinikmati oleh warga Kabupaten Kapuas dan sekitarnya 
(diantaranya Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau). Sudah mulai ada warga masyarakat 
yang dirujuk ke rumah sakit untuk melahirkan atau karena masalah kebidanan lainnya. 
Mereka mendapatkan pelayanan secara gratis dari rumah sakit. Namun karena 
ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seringkali timbul masalah dalam pelayanan. 
Mengingat prosedur pelayanan Jaminan Persalinan mengikuti prosedur Jamkesmas, 
pasien yang syaratnya belum lengkap, diberikan kesempatan 2 x 24 jam untuk 
melengkapi persyaratan tersebut. 

Bila KTP yang bersangkutan tertinggal di rumah, diharapkan pada hari berikutnya KTP 
tersebut sudah diantar ke rumah sakit. Bila yang bersangkutan belum memiliki KTP, 
diharapkan bisa mengurus KTP sementara. Yang menjadi masalah adalah bila yang 
bersangkutan rumahnya jauh di udik, sehingga kesulitan untuk mengurus KTP 
sementara. Hal-hal semacam ini perlu diberikan solusi oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Pihak Departemen Kesehatan yang diwakili oleh para verifikator 
Jamkesmas mengatakan bahwa klaim rumah sakit hanya akan disetujui bila pasien 
Jaminan Persalinan memiliki KTP dan Surat Rujukan dari Puskesmas bila kondisinya 
normal dan memiliki KTP saja bila kondisinya darurat. 

Semoga program Jaminan Persalinan ini dapat membantu menurunkan angka kematian 
ibu di Kabupaten Kapuas dan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak 
melahirkan dengan petugas kesehatan. 

Ritual Manyanggar Batanjung Bagian Dari Adat 
Dayak - Tribunnews.com 

Friday, May 06, 2011 

Ritual Manyanggar Batanjung Bagian Dari Adat Dayak - Tribunnews.com: "- Sent using 
Google Toolbar" 

Manyanggar berasal dari kata sanggar yang berarti rangkaian bunga yang cantik. 
Manyanggar berarti memberi tangkaian bunga yang cantik. Dalam kamus Bahasa 
Dayak-Jerman yang ditulis oleh Hardelan dicontohkan penggunaan kata manyanggar 
adalah pemberian sajian berupa rangkaian bunga yang cantik untuk dewa air (Djata).. 
Silahkan menikmati tulisan diatas. 

8 Mei - Hari Palang Merah Sedunia 

Friday, May 06, 2011 

Tahun 1922, segera setelah Perang Dunia I, ada seruan umum untuk perdamaian. di 
Republik Ceko dan Slovakia yang kemudian menjadi satu negara, Cekoslowakia - 
Palang Merah di negara tersebut menyerukan gencatan senjata tiga hari saat Paskah 
untuk mendukung perdamaian. Pemimpinan pemerintahan saat itu menyimpulkan latar 



20 INFORMASI KAPUAS 



belakang usul tersebut sebagai berikut: "Palang Merah Kami ingin mencegah penyakit; 
dia juga ingin menganjurkan kepada masyarakat kami untuk mencegaii perang 
dibandingkan dengan iiarus menanggung konsekuensi serius dari keterlibatan dalam 
perang. Kami semua mengetaiiui pentingnya pesan moral tersebut dan menyebarkannya 
keseiuruii kalangan masyarakat. Jika aksi taiiunan ini dapat berlangsung diseiuruii dunia, 
ha! ini akan merupakan kontribusi utama teriiadap perdamaian." Ini adalah ide awal dari 
apa yang akhirnya menjadi "World Red Cross and Red Crescent Day" (Hari Palang 
Merah Sedunia). 



Hari Palang Merah Sedunia pertama kali dirayakan pada tanggal 8 Mei 1948, hari 
kelahiran Henry Dunant. 

Berikut ini adalah tautan yang berkaitan dengan Palang Merah: 

• International Committee of The Red Cross 

• International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

• Internatioan Red Cross and Red Crescent Movement 

• Palang Merah Indonesia 

• Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas 
Sumber: 8 May - World Red Cross Red Crescent Day 

Bahagiakah Hidup Anda ? j namaku cahyadi 
takariawan 

Friday, May 06, 2011 

Bahagiakah Hidup Anda ? | namal<u cahyadi tal<ariawan: "- Sent using Google Toolbar" 

Silver Scorpion - Komik 

Saturday, May 07, 2011 

Mengisi hari libur ini tidak ada salahnya bila kita membaca komik yang bermutu. Sliver 
Scorpion adalah komik kolaborasi antara remaja Syria dengan Amerika. Mereka bertemu 
untuk membahas cara untuk menyemangati teman-teman mereka yang cacat di seluruh 
dunia. Komik ini bercerita tentang seorang seniman yang menggunakan barang bekas 
sebagai bahan dasar karyanya. Suatu hari dia mengalami kecelakaan yang 
menyebabkannya kehilangan kedua kakinya. Awalnya dia tidak bisa menerima 
kondisinya tersebut, tapi setelah bertemu dengan seorang buta yang bisa menghasilkan 
karya seni yang bernilai tinggi, dia akhirnya termotivasi, sampai akhirnya dia 
mendapatkan apa yang dia inginkan. Selamat mengikuti. 



Silver Scorpion 



INFORMASI KAPUAS 21 



Buku tentang PMI Kabupaten Kapuas di 
Scribd.com 

Saturday, May 07, 2011 

Kecanggihan teknologi sudah membuat hidup ini makin mudah. Dengan menggunakan 
Blog2Print, dalam waktu 5-10 menit kita bisa membuat blog kita menjadi sebuah buku 
dengan biaya $ 7.95 (atau Rp 68.500 dengan kurs dolar Rp 8.6000). Buku yang sudah 
jadi ini bisa kita muat di Scribd.com dan bisa dimasukkan dalam Google Books, sehingga 
semakin banyak orang yang bisa membacanya. 

Berikut ini adalah buku yang dibuat dari blog PMI Kabupaten Kapuas. Mengingat tulisan 
di blog ini tidak terlalu banyak, buku ini merangkum tulisan sejak bulan Januari 2010 
sampai Mei 2011. Buku seperti ini bisa disimpan dalam CD dan bisa didistribusikan ke 
perpustakaan dimana saja, untuk memperluas jangkauan pembaca. Kita juga bisa 
mengajukan copy dari buku ini ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan ISBN. 



PMI Kabupaten Kapuas (Jilid 1) 

Rustam - Penjual Pentol dan Es Kolkol 

Saturday, May 07, 2011 




Bapak dari 7 orang anak ini tinggal di Handil Rambai Tiga. Beliau adalah mantan 
karyawan PT. Kaboli Lumber yang sekarang sudah tutup. Dalam rangka membiayai anak 
dan menghidup keluarga, selain menjadi penjual pentol serta es kolkol, beliau juga 
bertani. Beliau memiliki padi sebanyak 40 borong. Kalau tidak ada hama, biasanya bisa 
menghasilkan 300 biek padi, tapi kalau ada yang rusak, cuma sekitar 200 biek saja. 100 
biek disimpan untuk makan sehari-hari sedangkan sisanya dijual bila ada keperluan lain 
dari anak-anak baik untuk sekolah maupun kehidupan sehari-hari. 



Ketrampilan membuat es kolkol ini beliau peroleh sejak masih berada di Barabai, Hulu 
Sungai Tengah. Beliau hanya menggunakan sedikit pemanis dan menggunakan lebih 
banyak gula. Hal itulah yang membuat es beliau setiap hari habis. Beliau berjualan mulai 
pagi hari di depan SDN 3 Selat Hulu ini sampai jam 10.00 WIB, setelah itu beliau akan 
pergi ke Mandomai. Beliau akan berjualan di sana sampai jam 16.00 WIB. Insya Allah 
dagangan beliau sudah habis pada jam sekian. 

Dari tujuh anak beliau tersebut, satu orang sudah menikah, satu orang sudah bekerja 
22 INFORMASI KAPUAS 



sebagai supir di Banjarmasin, masih ada tiga orang lagi yang masih sekolah. Dengan 
bertani dan berjualan inilah beliau bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak- 
anak. 

Dalam sehari beliau membuat sebanyak 250 potong es kolkol dengan harga Rp 500, 
beliau membuat pentol, tahu dan telur puyuh dengan harga masing-masing Rp 500. 
Meskipun keuntungan yang didapatnya sangat sedikit, tapi bila ada anak-anak yang tidak 
memiliki uang untuk membeli es atau pentol yang beliau jual, beliau akan 
memberikannya secara gratis kepada mereka yang tidak memiliki uang tersebut. Dalam 
sehari paling tidak beliau menyumbangkan Rp 5.000 dari dagangannya untuk 
memberikan es atau pentol kepada anak-anak secara gratis. Sebuah ketulusan yang 
patut ditiru. 

Posyandu Mawar di Handil Berkat Makmur 

Saturday, May 07, 2011 




Petugas Puskesmas Pembantu Handel Ulis dan kader posyandu Posyandu ini pada 
mulanya terletak di Handil Berkat Makmur, di pinggir sungai Kapuas Murung. Tapi 
mengingat jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh warga yang berasal dari seberang 
jalan Pemuda, akhirnya posyandu ini dipindahkan ke rumah ketua RT. Posyandu ini 
berada dbawah pembinaan Puskesmas Pembantu Handel Ulis yang terlatak di dekat 
bundaran besar. Posyandu ini masih berada di wilayah kerja Puskesmas Melati. 
Posyandu ini seyogyanya diselenggarakan setiap tanggal 8 pada setiap bulannya. 
Namun karena tanggal 8 bulan ini jatuh pada hari Minggu, kegiatan posyandu diajukan 
menjadi hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2011. 

Saat admin berkunjung ke posyandu ini, jumlah balita yang dilayani sebanyak 16 orang. 
Petugas dari Puskesmaas Pembantu Handel Ulis yang melayani di posyandu ini adalah 
Ibu Arbainah dan Ibu Rika. 

BAHAGIA BERSAMANYA 

Saturday, May 07, 2011 

Saat anda menatapnya, pernahkah terbesit di benak anda, "ah, dia tak setampan dulu 
lagi" atau "kenapa dia tak secantik dulu lagi?" atau "ternyata keriputnya sudah mulai 
terlihat", dan bla bla bla masih banyak lagi besitan-besitan pada benak anda. Bits!! hati- 
hati dengan semua itu Iho!. 

Dan... pernahkah kita berfikir lagi, sebenarnya apa sih alasan kita dulu mau menikahi 
atau menerima pinangan dia?. Karena, tanpa disadari, alasan kita itu bisa mempengaruhi 



INFORMASI KAPUAS 23 



kehidupan rumah tangga kita di masa yang akan datang. 



Terkadang, kita tidak menyadari atau mungkin kita tahu tap! pura-pura tidak tahu bahwa 
sebenarnya, sebuah pernikahan yang dilandasi semata-mata karena ketertarikan secara 
fisik (termasuk di sini adalah yang berbau dunia) dan rangsangan seksual saja, akan 
cepat sekali menemukan titik kehampaan, karena perasaan itu akan cepat berubah 
seiring dengan berubahnya fisik dan keadaan pasangannya. Tetapi sebaliknya, 
terkadang, pernikahan yang sama sekali tidak dilandasi oleh cinta justru akan langgeng, 
karena ternyata landasan yang di pakai adalah niat yang lurus dan komitmen yang 
kokoh, yang biasanya bersumber dari keyakinan yang sangat kuat terhadap agama. 

Pada sebuah komitmen yang kokoh selalu tedapat kesetiaan didalamnya. Hal ini bukan 
berarti mengabaikan keindahan dari sebuah bentuk fisik, atau menganggap fisik tidak 
bermakna sama sekali. Tetapi lebih tepatnya, fisik tidak lagi dijadikan prioritas atau 
pertimbangan yang utama. Atau bisa saja, sebuah hubungan yang awalnya didasari 
ketertarikan secara fisik, dengan adanya komitmen maka dapat melahirkan kesetiaan 
yang lebih tulus dan ikhlas. Wallahua'lam bishshawab. 

Dalam kehidupan kita, tidak sedikit pula sebuah hubungan perkawinan yang memang 
digerakan oleh adanya komitmen yang kuat dan ikhlas terhadap agama. Karena pada 
hakekatnya, cinta bisa sangat mudah tumbuh pada orang-orang yang memiliki komitmen 
yang sama. Contoh kongkritnya adalah kisah Julaibib, sahabat Nabi SAW, dengan 
perawakan pendek dan dari keluarga miskin dapat menikah dengan gadis cantik, 
terhormat dari kalangan Anshar. 

Komitmen kita merupakan kekuatan motivasi yang bisa melahirkan kekuatan untuk 
menerima kekurangan, sehingga kita bisa dengan ikhlas menerima segala 
ketidaksempurnaan pasangan kita. Dan juga motivasi untuk melakukan perubahan diri 
menjadi lebih baik, karena kita bisa menyadari tentang diri kita sendiri, bahwa 
sebenarnya kita belum tentu lebih baik dari dia. 

Pada kenyataannya, terkadang kita merasakan sedikit kebosanan, yang sebenarnya 
rasa bosan itu adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Dan semua 
orang bisa mengalaminya. 

Jika hal itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan?. Kita harus bisa lebih cermat dalam 
menyikapinya. Jika kebosanan itu mudah sekali kita singkirkan dengan istirahat sejenak, 
hiburan atau senda gurau dengan si dia, berarti kebosanan itu bukan merupakan 
kebosanan perkawinan atau yang biasa disebut marital boredom. Bisa jadi, mungkin kita 
akan mengalami kejenuhan dalam pekerjaan atau aktifitas sehari-hari, dan kejenuhan itu 
terbawa dalam suasana rumah tangga kita. 

Satu hal yang bisa kita waspadai, jika dalam hubungan perkawinan tidak lagi mempunyai 
daya tarik, bahagia sudah hilang dan bahkan justru menyebabkan seseorang tertekan, 
bisa jadi didalam rumah tangga itu telah terbentuk kebosanan perkawinan atau yang 
biasa disebut marital boredom. 

Karena itu, menumbuhkan dan memperkuat komitmen sangatlah penting. Karena 
dengan komitmen itulah kita bisa lebih intropeksi diri, dan lebih bisa menghargai si dia 
dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi, semua ini bukan berarti 
keindahan fisik tidak berarti, tetapi kita yang manusia biasa, jika tidak berhati-hati, iman 
dan komitmen kita bisa goyah hanya karena godaan dari keindahan sebuah fisik Salah 



24 INFORMASI KAPUAS 



satu contoh dari perintah Rosululloh mengenai hal ini adalah, Rosululloh SAW berkata, 
"Jika salah seorang diantara kamu melihat wanita cantik dan hatinya cenderung kepada 
wanita itu, ia hams pulang dan menemui istrinya dan mendatanginya di tempat tidur 
supaya ia terhindar dari pikiran yang kotor." (HR. Muslim). 

Dan sekarang jelaslah bagi kita, apa yang sebenarnya kita inginkan dari hubungan 
perkawinan kita. Kita juga pasti lebih tahu "mau diba...wa kemana hubungan kita...". 
Anda ingin selalu bahagia bersamanya, atau.... hanya anda dan Alloh SWT yang tau. 



Kapuas.net bangkit kembali 

Sunday, May 08, 2011 




Setelah lebih dari satu tahun tidak aktif, akhirnya Kapuas.net muncul kembali dengan 
wajah baru. Situs ini sekarang dikelola oleh Kapuas Media Networks. Situs ini 
menampilkan beberapa kategori dalam beritanya yaitu: 

• Borneo 

• Dunia 

• Hiburan 

• Iptek 

• Kapuas 

• Olahraga 

• Nasional 

• Software 

Situs ini memiliki tawaran yang agak berbeda dibandingkan situs-situs lokal Kapuas 
yang ada yaitu adanya tawaran untuk membuat Kapuas Webmail. Sebuah layanan yang 
disediakan oleh Google Apps for Business. Dengan fasilitas ini anda bisa memiliki emal 
dengan akhiran @kapuas.net, misalnyajumatil@kapuas.net. 

Bila dilihat dari berita yang pertama kali dimuat, maka situs ini mulai aktif lagi pada 
tanggal 24 April 2011. Semoga kehadirannya akan semakin meramaikan situs media 
online di Kabupaten Kapuas. Sehingga upaya untuk mengenalkan Kabupaten Kapuas 
kepada dunia akan semakin semarak. 



INFORMASI KAPUAS 



25 



MENENTUKAN SIKAP HIDUP | namaku cahyadi 
takariawan 

Sunday, May 08, 2011 

MENENTUKAN SIKAP HIDUP | namaku cahyadi takariawan: "- Sent using Google 
Toolbar" 

Tulisan diatas mengajak kita untuk tidak terpengaruh oleh bagaimana orang bersikap 
terhadap kita, tapi lebih bagaimana kita menyikapi orang lain. Silahkan menikmati 
suguhan menarik ini. 

Tanda-tanda Ahli Bid'ah 

Monday, May 09, 2011 

Oleh: Ustadz Suriani Jiddy 

Tanda-tanda ahli bid'ah adalah sebagai berikut: 

1. Mencela sahabat Rasulullah SAW. 

2. Mencerca dan menolak hadits. 

3. Mendo'akan keburukan untuk penguasa. 

4. Mencerca ahli hadits. 

5. Mencerca ulama ahlussunnah dan manhaj-nya 

SDN 3 Selat Hulu 

Monday, May 09, 2011 




Sekolah ini terletak di Jalan Pemuda Km. 6,5 tepatnya di Handil Berkat Makmur, 
Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat. 



telah terdaftardi 



IDAPPDIKJ 




26 



INFORMASI KAPUAS 



SDN SELAT HULU 3 

30200358 



10 Mei - Hah Lupus Sedunia 

Monday, May 09, 2011 




Lupus adalah penyakit kronik, autoimun yang dapat merusak setiap bagian dari tubuh 
(kulit, sendi dan/atau organ-organ di dalam tubuh). Kronik berarti bahwa tanda dan 
tanda-tandanya cenderung berlangsung lebih dari enam minggu dan seringkali 
berlangsung beberapa tahun. Pada lupus, ada yang salah dengan sistem imun anda, 
yang merupakan bagian tubuh yang melawan virus, bakteri dan penyerang asing. Secara 
normal sistem imun kita menghasilkan protein yang disebut antibodi yang melindung 
tubuh dari penyerang-penyerang ini. Autoimun berarti sistem imun anda tidak bisa 
membedakan antara penyerang asing dan jaring tubuh yang sehat dan membuat 
antibodi yang menyerang dan merusak jaringan yang sehat. Autoantibodi ini 
menyebabkan peradangan, nyeri dan kerusakan pada berbagai bagian tubuh. 



Setiap hari, lebih dari 5 juta orang diseluruh dunia berjuang melawan konsekuensi lupus 
yang seringkali melemahkan kesehatan, penyakit autoimun yang berpotensi mematikan 
yang mampu merusakan setiap bagian tubuh, termasuk kulit, jantung, paru-paru, dan 
otak. 

Situs-situs yang berhubungan dengan lupus diantaranya adalah: 

• World Lupus Day 

• Syamsi Dhuha Foundation 

PEMUSNAHAN KERUPUK YANG 
MENGANDUNG BLENG/BORAKS 

Monday, May 09, 2011 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Labkesda Kapuas 
dan laboratorium Keliling Balai POM terhadap makanan jajanan anak sekolah di Kuala 
Kapuas dengan melakukan Penyitaan dan pemusnahan Krupuk yang mengandung 
bahan tambahan makanan yang dilarang yaitu : "Boraks" yang berbahaya terhadap 
kesehatan yaitu jika terakumulasi dapat menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Penyitaan 

INFORMASI KAPUAS 



27 



dan pemusnahan dilakukan pada salah satu pembuat krupuk yang berada di Jl. Meranti 
Kuala Kapuas. Ini dilakukan karena pemilik/prudusen krupuk tersebut menggunakan 
Bleng Cap Jago sebagai bahan tambahan untuk pembuatan krupuk. Padahal Bleng Cap 
jago tersebut dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan untuk makanan 
karena positif mengandung bahan kimia "Boraks" yang berbahaya. 



Barang yang disita dan dimusnahkan tersebut terdiri dari Bleng Kristas Cap Jago, 
Adonan Krupuk, krupuk setengah jadi dan Krupuk yang sudah siap dipasarkan. 
Pemusnahan langsung dilakukan ditempat yang disaksikan oleh Petugas DFI (District 
Food Inspectur) Dinas Kesehatan Kab Kapuas, Penyidik PNS Disperindagkop dan 
petugas dari Kantor ketahanan Pangan Kab. Kapuas dan beberapa wartawan. 

Sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pengawasan dan pembinaan langsung 
kepada penjual makanan jajanan sambil membagi leaflet pesan-pesan keamanan 
pangan, yang dilakukan bersama-sama lintas sektor terkait (Disperindagkop, Dinas 
Kesehatan dan Kantor ketahanan Pangan Kapuas) mendatangi sekolah-sekolah di Kuala 
Kapuas tempat biasa mangkal penjual makanan jajanan anak sekolah menyampaikan 
hasil pemeriksaan laboratorium terhadap makanan jajanan yang telah diperiksa 
beberapa waktu yang lalu tentang bahan tambahan pangan yang dilarang seperti 
pewarna Rhodamin B dan Bleng (Boraks). Memberikan penyuluhan langsung kepada 
pemilik warung dan penjual makanan jajanan anak sekolah tentang Kantong plastik 
"Kresek" agar jangan digunakan untuk mewadahi makanan kontak secara langsung 
terhadap makanan minuman, karena Kantong Plastik "Kresek"merupakan proses daur 
ulang apakah bekas wadah pestisida, limbah rumah sakit, kotoran hewan atau manusia, 
limbah logam berat dll yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan, dan ini 
merupakan public warning dari Badan POM Rl, serta berdasarkan hasil pengawasan 
Dinas Kesehatan Kab. Kapuas masih ada warung dan penjual makanan jajanan 
menggunakan kantong plastik kresek tersebut kontak langsung terhadap makanan 
minuman yang dijualnya, tentu ini akan membahayakan konsumen, padahal penyuluhan 
dan kampanye tentang ini sering dilakukan, mudahan cara seperti ini lebih tepat dan 
kena sasaran. 

Sumber : KASTALANI, SKM., MAP 

Kiat-kiat Khusyu' Dalam Shalat 

Tuesday, May 10, 2011 

Oleh: Guru Parhani 

Kiat-kiat khusyu' dalam shalat diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menghadirkan perasaan bahwa kita sedang berdiri dihadapan raja segala raja. 

2. Merenungi/memikirkan bacaan shalat 

3. Terus memandang tempat sujud 

Handil Berkat Makmur 

Wednesday, May 1 1 , 201 1 

Handil ini terletak di Jalan Pemuda Km. 6,5. Handil ini dulu dikenal dengan nama Handil 
Bere. Di handil ini terdapat Masjid Syuhada yang sedang dalam proses perbaikan. Selain 
itu juga ada SDN 3 Selat Hulu yang merupakan satu-satunya sarana pendidikan yang 



28 INFORMASI KAPUAS 



ada di handil ini. Meskipun di handil ini tidak terdapat sarana pelayanan kesehatan, para 
balita diperiksa dan ditimbang setiap bulan di Posyandu Mawaryang mengambil tempat 
di rumah ketua RT. Mengingat sebagian besar rumah berada di tepi handil, kegiatan 
mandi, mencuci, buang air, masih dilakukan di handil tersebut. 

PANJI ADVENTURE SHOOTING IN KUALA 
KAPUAS I disporabudparkapuas 

Wednesday, May 1 1 , 201 1 

PANJI ADVENTURE SHOOTING IN KUALA KAPUAS | disporabudparkapuas 
Tautan diatas memberitakan mengenai kunjungan Panji, Sang Petualang, ke Kuala 
Kapuas dalam rangka shooting serial Petualangan Panji. Untuk berita selengkapnya, 
silahkan klik tautan diatas. 

KUNJUNGAN KERJA KETUA PMI PUSAT 
JAKARTA I PMI Kabupaten Kapuas 

Wednesday, May 11, 2011 

KUNJUNGAN KERJA KETUA PMI PUSAT JAKARTA | PMI Kabupaten Kapuas 
Enam orang pengurus PMI Kabupaten Kapuas yaitu H. Agung Suyatno, Raison, H. 
Zonnun Almikhri, Jamhuri, Brikson dan Qasthalani, serta empat orang staf Markas yaitu 
Yohanes Beca, Sri Handayani, Ibu Nada dan Irma Normaulidah menyambut kedatangan 
ketua umum PMI, Bapak H. Yusuf Kalla di Palangka Raya. Untuk lengkapnya, silahkan 
menyimak tautan diatas. 

MAKET PAVILIUN RSUD dr. SOEMARNO 
SOSROATMODJO KUALA KAPAUS 

Saturday, May 14, 2011 

Dari tampilan Maket Paviliun RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, 
bangunan yang akan di bangun persis di sebelah RSUD Kapuas yang sekarang (Kantor 
Panwaslu Kabupaten Kapuas), sungguh terlihat megah. Semoga ini akan memberikan 
layanan yang terbaik bagi masyarakat Kapuas yang sakit sesuai dengan 
kemegahannya... Amin. 



INFORMASI KAPUAS 29 




Tampak Depan 




Tampak Samping 



Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kelurahan 
Barimba 

Saturday, May 14, 2011 




30 



Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) ini terletak persis di depan Kantor Kelurahan 
Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. PLIK ini dikelola oleh Bapak Trianter, yang juga 
dipercaya sebagai koordinator PLIK se-Kabupaten Kapuas. Perangkat komputer di PLIK 

INFORMASI KAPUAS 



ini sudah dirakit sejak bulan Oktober 2010, namun baru mulai beroperasi sejak bulan 
Februari 2011 yang lalu. Kunjungan ke PLIK ini sebagian besar dilakukan oleh para 
pelajar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Kunjungan diluar hari libur sekitar 
3 orang per hari. Tapi kalau hari libur kunjungan lebih banyak. 

Voucher untuk menggunakan komputer di PLIK ini seharga Rp 2.000 per jam. Selama 
masa percobaan ini diharapkan PLIK ini bisa beroperasi paling tidak 8 jam sehari. Saat 
ini yang menjadi kendala adalah server tidak tahan panas, sehingga harus dikipas 
dengan kipas angin. Bapak Trianter juga menerima keluhan dari PLIK yang lain untuk 
disampaikan kepada orang pusat. Beliau juga menjalin hubungan dengan pengelola 
PLIK yang lain, sehingga berbagai masalah bisa segera diselesaikan. 



Antrian Solar di Kapuas 

Saturday, May 14, 2011 




Antrian solar tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga terjadi di Kuala Kapuas. 
Hal ini tampak dengan panjangnya antrian kendaraan bermesin diesel di depan SPBU 
yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, dekat bundaran besar. Kondisi seperti ini sangat 
tidak efektif, karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengantri bahan bakar, yang 
seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan yang lain. 

Lokasi Pembangunan Paviliun RS mulai 
dibersihkan 

Saturday, May 14, 2011 




Gedung Sub Dinas Kehutanan yang sedang dibongkar Sejak selesainya gambar 
paviliun RS, maka bangunan Sub Dinas Kehutanan sudah dilelangkan pembongkaran. 
Ditempat inilah nantinya akan dibangun Paviliun RS. Pembangunan ini akan dilakukan 
secara bertahap (2011-2012) dan mudah-mudahan pada tahun depan sudah dapat 

INFORMASI KAPUAS 



31 



beroperasi secara penuh. Pihak rumah sakit juga akan mempersiapkan sumber daya 
manusia untuk memberikan pelayanan di paviliun ini. Diharapkan paviliun ini dapat 
menjadi daya tarik bagi kalangan menengah atas di Kapuas yang selama ini lebih 
memilih untuk berobat ke Banjarmasin. 

Pondok Pesantren di Kabupaten Kapuas 

Saturday, May 14, 2011 

Berikut ini adalah nama-nama pondok pesantren yang berada di Kabupaten Kapuas 

1. PP. Abnauttalibin 

2. PP. Babussalam 

3. PP. Dam! Hikmah Darussalam 

4. PP. Nahdiatussalam 

5. PP. Nurul Hidayah 

6. PP. Fajar Islam 

7. PP. Nurul Iman 

8. PP. Thoriqus Saadah 

9. PP. Al Amin 

10. PP. Noorhidayah Darussalam 

11. PP. Al-Falah 

12. PP. Ubudiyah 

Sumber: Data Pesantren Kalimantan Tengah 

Tanggal 16 Mei 2011 Cuti Bersama 

Saturday, May 14, 2011 

Tanggal 16 Mei 201 1 Cuti Bersama: "- Sent using Google Toolbar" 

Semoga setelah cuti bersama ini, para pegawai negeri sipil semakin bersemangat dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat ! 

Pelayanan Sosial di Kabulat 

Sunday, May 15, 2011 



r- 




"Sfe.l j^f w 1 




!^tfL 


llj^ 


;-^--^ 

^ 




||k^""M 




HHti 


^ 




^H 


t 


jliil 



32 



INFORMASI KAPUAS 



Tim Puskesmas Melati sedang memberikan pelayanan kesehatan {With courtesy from 
PMI Kabupaten Kapuas) Puskesmas Melati bekerjasama dengan PMI Kabupaten 
Kapuas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial di Kabulat, kompleks perumahan 
para mantan penderita kusta. Dalam kegiatan ini Pimpinan Puskesmas Melati, dr. H. 
Ahmad Haspiani bersama dengan staf memberikan pelayanan kesehatan kepada warga 
Kabulat. Selain itu dari dana yang didapatkan dari para donatur, diberikan juga 
sumbangan pembangunan atap bagi salah satu rumah mantan penderita kusta yang 
sudah rusak parah. 




Rumah mantan penderita kusta yang diperbaiki atapnya {With courtesy from PMI 
Kabupaten Kapuas) Pada saat yang sama, PMI Kabupaten Kapuas juga memberikan 
sembako bagi warga Kabulat. Dana untuk pemberian sembako ini diperoleh dari para 
donatur dan juga dari dana yang disediakan oleh Palang Merah Spanyol dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sosial di Kabupaten Kapuas. 




Pak Brikson berbincing dengan mantan penderita kusta {With courtesy from PMI 
Kabupaten Kapuas) Rombongan dari PMI Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Bapak 
Brikson, pengurus sekaligus pembina PMR di SMAN 2 Kuala Kapuas. Dalam 
kesempatan ini, beliau berkenan untuk mendistribusikan bantuan sembako bagi para 
mantan penderita kusta di Kabulat. 

Musik Kami Untuk Semua 

Sunday, May 15, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



33 




Para musisi sedang melakukan pengecekan instrumen Setiap hari Minggu pagi, 
bertempat di depan kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jalan Maluku, Kuala 
Kapuas, diselenggarakan konser Musik Kami Untuk Semua. Kegiatan ini merupakan 
wadah bagi para generasi muda yang hobi dengan musik, untuk mengekspresikan 
kemampuan mereka dihadapan masyarakat Kuala Kapuas yang sedang melaksanakan 
kegiatan olahraga di sekeliling stadion Panunjung Tarung. 



Kegiatan yang dikoordinir oleh Bapak Teguh Prasetya Madjan ini mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak diantaranya adalah Pemda Kabupaten Kapuas, PDAM, 
Badan Narkotika Kabupaten Kapuas, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dan Iain-Iain. 

Pada konser hari Minggu, 15 Mei 201 1 pagi ini kelompok musik yang tampil adalah: 

1 . Gaduk Silver dengan vokalis Rahman 

2. D' Doctor 

3. Evolut dengan vokalis Sela dan Linda 

Semoga kegiatan ini mendapat dukungan yang lebih banyak dari berbagai pihak 
sebagai sebuah upaya untuk memberikan alternatif aktivitas bagi para remaja di 
Kabupaten Kapuas. 



Untuk video-video yang lain silahkan mengakses di Informasi Kapuas di YouTube 

Sunatan Massal di Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas 



Sunday, May 15, 2011 



34 



INFORMASI KAPUAS 




Bapak H. Dusi, SKM sedang menyunat pasien pertama {With courtesy from Hasanudin 
Zoe) Pada hari Sabtu, 15 Mei 2011, Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 
menyelenggarakan kegiatan Sunatan Massal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
Bakti Sosial dari lulusan Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah tahun 2011. Pembukaan 
kegiatan ini dilakukan oieii Bapak Joiiansyaii, Asisten III Pemda Kabupaten Kapuas 
mewakili Bapak Bupati Kapuas yang berhalangan untuk hadir. Kegiatan tersebut juga 
dihadiri oleh beberapa kepala desa yang berasal dari sekitar pondok pesantren. Tenaga 
medis kegiatan ini dipimpin oleh Bapak H. Dusi, SKM yang berasal dari RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo. Jumlah anak yang disunat sebanyak 20 orang, yang berasal 
dari sekitar pondok pesantren. 

Penyuluhan tentang Narkoba dan Pergaulan 
Remaja 

Sunday, May 15, 2011 




Para peserta penyuluhan dari SMKN 1 Kuala Kapuas kelas X. Gerakan Nasional Anti 
Narkotika (Granat) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas bekerjasama dalam 
mengadakan penyuluhan mengenai Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Mei 2011 di SMKN 1 Kuala Kapuas. Kegiatan ini 
diikuti oleh siswa kelas X sebanyak kurang lebih 100 orang. Dalam kegiatan ini diberikan 
penyuluhan yang disampaikan oleh Granat dan BNK. Dari BNK materi yang disampaikan 
adalah Narkoba dan Pergaulan Remaja. Bahan penyuluhan dari BNK banyak diambil 
dari The Sara Bellum Blog. 

Alfajar - cap stempel dan reklame 

Monday, May 16, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



35 




Toko ini terletak di Jalan Ahmad Yani No. 63, dideretan pertokoan disamping Masjid 
Darul Muttaqin. Toko ini melayani berbagai macam permintaan yang berhubungan 
dengan reklame seperti: Cap Laser, Cap Warna, Cap Manual, Nama PDH, Spanduk 
Digital, dan Iain-Iain. Selain itu ditempat ini juga merupakan Agen Saldo Distribusi Pulsa. 
Pesanan batu nisan pun juga dilayani di toko ini. 



Comments 



alfajarreklamekapuas 



May 17, 2011 



Thanks ikiannya.. semoga bisa dikenal dunia,,, amiin.. 



MENUNTUT ILMU BUAT SI BUAH HATI 



Monday, May 16, 2011 




mi'MDARZITiOKlTM 

a^MUPATEN KAPUAr ^ 



Desa Lunuk Ramba Kec.Basarang 

Kelas Ibu Hamil kembali dicanangkan di Desa Maluen dan Desa Lunuk Ramba 
Kecamatan Basarang, Senin 16 Mei 2011. Ibu-ibu hamil dan kader posyandu sungguh 
merasa banyak manfaat yang diperoleh dari kelompok Belajar ini, disamping dapat 
bersilaturahmi dengan sesama bumil, mereka juga memperoleh ilmu pengetahuan 



36 



INFORMASI KAPUAS 



seputar kehamilan dan kesehatan serta gizi bagi ibu hamil/bayi/balita. 

kegiatan Kelas Ibu Hamil kali pertama in! difasilitasi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas Bidang Pelayanan Kesehatan tepatnya Seksi Kesehatan Dasaryakni M.Hayat, 
S.KM, Sunu Ajj W., S.SPi. Paujiah, AMd.Keb dan Yuniati Noor, AMG. Selanjut Kelas Ibu 
hamil akan dijadwalkan oleh bumil dan Bidan Desa setempat sebagai fasilitatornya. 
Semoga kegiatan ini dapat menurunkan AKI dan AKB di wilayah Kabupaten Kapuas 
khususnya. 





p 


t'\ 






^^ \ 


Mi 


i 





Kelas Ibu Hamil Desa Lunuk Ramba Kec.Basarang 




Kelas Ibu Hamil Desa Maluen Kec.Basarang 



Lomba Mewarna Tingkat TK s/d SD Kelas 3 
Tahun2011 

Monday, May 16, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



37 








Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011, PT. Bank Kalteng 

Cabang Kuala Kapuas mengadakan Lomba Mewarna untuk anak tingkat TK s/d SD 

Kelas 3 yang akan dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal : Minggu, 22 Mei 2011Pukul : 07.00 WIBTempat : GOR Panunjung Tarung 

Kuala Kapuas 

dengan Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- + Foto Copy KTP Orang Tua/Wali, setiap 

peserta akan mendapatkan : - Buku TabunganKU dengan Saldo Rp. 20.000,- - Kartu 

Perdana Simpati - Ice Cream Wall's 

Bagi Pemenang Lomba akan mendapatkan Hadiah Utama dan Doorprize seperti : - Uang 

Tuna! + Trophy- Sepeda, Handphone, Tas Sekolah, Alat Tulis dll. 

Kegiatan ini didukung pula oleh : Telkomsel, Wall's, PT. Berkat Mufakat Jaya, CV. 

Lesmana dan PT. Eka Tama Prima Konstruksi 

Tempat Pendaftaran . Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Jl. Tambun Bungai No. 08 

Kuala Kapuas Telp. (0513) 21138/24851 

BATAS AKHIR PENDAFTARAN TANGGAL 18 MEI 201 1 

17 Mei - Hari Hipertensi Sedunia 

Tuesday, May 17, 2011 



4 





Hari Hipertensi Sedunia diperingati untuk memberi perhatian pada stroke yang dapat 
dicegah, penyakit jantung dan ginjal yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan 
mengkomunikasikan dengan masyarakat tentang informasi pencegahan, deteksi dan 
terapi. Setiap tahun, 17 IVIei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. 



Diseluruh dunia, 7 juta orang mati dan 1,5 milyar menderita setiap tahun karena tekanan 
darah tinggi atau hipertensi. Ini adalah faktor resiko tunggal terbesar terhadap kematian 



38 



INFORMASI KAPUAS 



diseluruh dunia yang menyebabkan penyakit jantung, stroke, diabetes dan penyakit 
jantung. 

Pengukuran sistolik diatas 90 dan dibawah 140 umumnya normal untuk seorang dewasa. 
Pengukuran diastolik diatas 60 dan dibawa 90 umumnya normal untuk seorang dewasa. 
(tekanan darah 90/60 sampai dengan 140/90 dikatan normal). 

Targetkan tekanan darah normal dengan empat cara berikut ini: 

1 . Monitor berat badan anda, jangan sampai kegemukan. 

2. Berhenti merokok atau paling tidak kurang jumlah rokok yang anda hisap setiap hari 
secara teratur sampai nol. 

3. Makanlah makanan yang sehat. Jangan sampai tidak makan. Makan tiga kali sehari 
dan perhatikan porsi makanan anda. Upayakan membatasi makanan yang diproses 
dan cepat saji. 

4. Aktiflah. Tubuh anda dilahirkan untuk aktif. Jadi aktiflah dengan sesuatu yang anda 
sukai. Bersepeda, berenang, berkebun, apapun yang anda sukai akan baik bagi 
anda. Jika anda kekurangan waktu, ingat sepuluh menit untuk olahraga ringan, 
beberapa kali sehari. 

Sumber: World Hypertension League 

Tetap Sekolah di Hari Waisak 

Tuesday, May 17, 2011 



' /9 


l^ ._ ^ ^^ 


^^^H 


' // 


^^^^^1 


^^H 


i 




Ml 



SDIT Al-Amin mungkin merupakan satu-satunya sekolah dasar di Kuala Kapuas yang 
tetap masuk saat Hari Raya Waisak, Hal ini dikarenakan pada minggu yang lalu siswa 
diliburkan pada saat Ujian Nasional untuk Sekolah Dasar. Itulah sebabnya untuk 
menutupi kekurangan hari belajar tersebut, sekolah ini tetap masuk diwaktu libur. Tentu 
saja hal ini akan mengganggu rencana liburan keluarga, mengingat para orang tua harus 
mengantar dan menjemput anaknya pada hari libur ini. 

Mutiara Market 

Tuesday, May 17, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



39 




Dilokasi toko ini dulu terdapat City Mart, namun sekarang toko yang terletak di Jalan 
Serota, Kuala Kapuas, ini bernama Mutiara Market dengan manajemen yang baru. Yang 
menarik bagi admin adalah adalah tulisan di spanduknya yang mengatakan bahwa toko 
ini menerima pembelian dengan kartu kredit. Mungkin di tempat lain sudah ada, namun 
admin baru melihat ikian yang terbuka baru di toko ini. Setelah mengkonfirmasi kepada 
costumer service-nya, mereka bisa menerima kartu kredit Bank Mandiri dan Bank Mega. 

Brosur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 

Tuesday, May 17, 2011 

i 1 





RSODdrH. SOEMARNO SOSROAIMODJO 

jn Bungal No. 1i Kuala {gpuas 

relp.051J-2U53(IGD)-237f1(HI) 

Fax. 0513 -237)1 

e-mail : rsudkapMsSgmall.com 

web site : www.rsud.kcpuaskab.go,id 



iSHsniir" 


wfm.^....^. ' 


mm 


•■~— — — 


^ 










,. £:srrxzti..„^.,^ 




'■Li™s:s'™;esrsrr^,KK & 


lyli^^ 


= srLt:xs:rr.r 














■B^fey 


'■=-^""=-=- 


^s^M 



(With courtesy from M. Sholichuddin, PKRS RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo) 
Brosur diatas menjelaskan tarif utama dari Perda Retribusi baru untuk rumah sakit. 
Selain itu brosur diatas juga menjelaskan berbagai pelayanan yang diberikan oleh rumah 
sakit diantaranya yaitu Pelayanan Pasien Umum, Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES), 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) dan Jaminan 
Persalinan (Jampersal). 

Silaturahim KAMMI 

Tuesday, May 17, 2011 



40 



INFORMASI KAPUAS 



' 1 » _y^, ■* 




i. 


:] 


1^ 


1^ 


E 


1- .^^05/2#1^ffiP 



Para akhwat KAMMI Komisariat Kuala Kapuas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia (KAMMI) Komisariat Kuala Kapuas menyelenggarakan kegiatan silaturahim. 
Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 Mei 2011 ini mengundang seluruh 
pengurus dan anggota serta seluruh alumni KAMMI. Kegiatan yang berlangsung di Jalan 
Mawar No. 10 ini dihadiri oleh sebanyak 14 orang akhwat dan 4 orang ikhwan. Dalam 
kegiatan ini juga disampaikan tausiyah dengan topik: Indahnya Silarahim diantara 
pengurus dan alumni KAMMI. 




Pengurus dan alumni KAMMI Dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan sesudah 
tausiyah, banyak pertanyaan yang diajukan sekitar bagaimana menjalin hubungan 
kembali dengan teman yang memutuskan silaturahim, bagaimana menjalin silaturahim 
dengan non muslim, bagaimana menyikapi saudara yang melakukan kesalahan dan Iain- 
lain. Diharapkan dari kegiatan ini, ukhuwah Islamiyah diantara sesama aktivis akan 
semakin membaik. 

Hasil Kelulusan SMAN 1 Kuala Kapuas 
2010/2011 

Tuesday, May 17, 2011 

Hasil Kelulusan SMAN 1 Kuala Kapuas 2010/2011 

Selamat kepada PRANITHA SEPTIANA BUD! yang berhasil memperoleh nilai terbaik 
dan KIMIA mendapatkan nilai 10,00. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik pada 
tautan diatas. 

Ekstra Kurikuler di SMAN 1 Kapuas Hilir 

Wednesday, May 18, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



41 




Siswi SMPN 1 Kapuas Hilir berlatih basket di SMAN 1 Kapuas Hilir Diantara kegiatan- 
kegiatan ekstra kurikuler yang tersedia di SMAN 1 Kapuas Hilir adaiaii Latihan Basket. 
Kegiatan iatiiian ini dilakukan secara rutin setiap minggunya. Hal menarik yang ingin 
disampaikan disini adalah semangat yang dimiliki oleh siswa kelas X untuk mengajarkan 
adik-adik mereka dari SMPN 1 Kapuas Hilir kelas VII untuk bermain basket. Jadi dengan 
pengetahuan dan latihan yang sudah mereka dapatkan selama 10 bulan di SMA, siswi 
kelas X sudah mampu mentransfer-nya kepada adik-adik mereka. Sehingga kegiatan 
latihan untuk adik-adik siswi kelas VII dapat juga berjalan seminggu sekali. Ketika siswi 
kelas VII ditanya mengapa mereka memilih kegiatan basket, salah satu dari mereka 
mengatakan bahwa mereka tidak ada alternatif lain. 




Pramuka sedang berlatih baris-berbaris Kegiatan ekstra kurikuler lain yang sempat 
admin liput di SMAN 1 Kapuas Hilir adalah kegiatan pramuka. Pada saat diliput para 
pramuka ini sedang berlatih baris berbaris. Nampaknya mereka sedang mempersiapkan 
diri untuk menghadapi Jambore. 

Bersahabat dengan radang persendian 

Wednesday, May 18, 2011 

Hidup dengan radang persendian dapat mengganggu dan membingungkan. Nyeri dan 
kekakuan dapat membuat kita sulit melakukan tugas sehari-hari yang harus dilakukan 
seseorang. Bahkan aktivitas seperti memasang kaos kaki atau memasak makan malam 
bisa merupakan kegiatan yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, jika anda menderita 
radang persendian, penting untuk merawat diri anda sendiri - untuk mengurangi nyeri, 
memperbaiki fungsi, dan berhadapat dengan emosi yang sulit. Rekomendasi 
menghadapi penyakit ini tidak hanya berupa obat-obatan tetapi juga terapi non obat- 
obatan bagi penderita peradangan sendi panggul dan lutut. Metode ini meliputi 
mengurngai berat badan, terapi fisik, dan terapi pelengkap, seperti akupuntur dan pijat. 



Masuk akal bahwa memakan makanan yang sehat, mengurangi berat badan bila anda 



42 



INFORMASI KAPUAS 



kegemukan, memperkuat otot anda, dan belajar menggerakkan sendi anda dengan 
aman akan sangat membantu, apapun bentuk peradangan sendi yang anda derita dan 
apapun sendi yang sakit. Lebiii jauii lagi, perhatikan diet, berat badan, dan oiaiiraga 
penting untuk mencegah penyakit jantung, yang berhubungan dengan rheumatoid 
arthritis dan lupus. 

Berikut ini adaiaii strategi dan terapi mandiri yang dapat membantu anda menyimpan 
energi, melindungi sendi anda, menyelesaikan tugas sehari-hari dengan lebih mudah, 
dan beradaptasi dengan gangguan gaya iiidup. 

1. Tetaplah bergerak. Hindari berada dalam satu posisi dalam waktu yang cukup lama. 
Bila bekerja di meja, sebagai contoh, bangun dan regangkan badan setiap 15 menit. 
Lakukan hal yang sama saat duduk di rumah ketika sedang membaca atau 
menonton televisi. 

2. Hindari stres. Hindari posisi atau gerakan yang member! stres pada sendi. 
Contohnya, membuka tutup botot yang ketat akan sulit jika anda menderita 
peradangan sendi tangan. Salah satu solusinya adalah gunakan kain, pegang botol 
selai dengan permukaan tangan, dan putar tutup botol menggunakan gerakan 
bahu. Lebih baik lagi, beli pembuka tutup botol selai, sehingga tangan bebas 
memutar tutup botol selai. 

3. Temukan kekuatan anda. Gunakan sendi dan otot anda yang paling kuat. Untuk 
melindungi sendi jari dan pergelangan tangan, dorong pintu yang berat dengan sisi 
lengan bawah atau bahu. Untuk mengurangi stres panggul dan lutut saat menaiki 
tangga, gunakan tungkai yang lebih kuat untuk naik dan tungkai yang lebih lemah 
untuk turun. 

4. Rencana kegiatan yang akan dilakukan. Sederhanakan kehidupan semaksimal 
mungkin. Kurangi kegiatan yang tidak perlu (misalnya, membeli pakaian yang tidak 
perlu diseterika). Mengatur ruang kerja dan penyimpanan; simpan barang-barang 
yang sering digunakan dalam jangkauan. Simpan peralatan rumah tangga yang 
sama pada beberapa tempat; contohnya, sediakan di dapur dan semua kamar 
mandi dengan bahan-bahan pembersih. 

5. Guanakn alat bantu yang mempermudaii pekerjaan. Di dapur, gunakan pembuka 
kaleng dan mixer elektronik. Di kamar mandi, potong dan bersihkan dengan 
menggunakan pembersih toilet otomatis dan, di shower, semprotkan pembersih 
jamur. Alat-alat lain di toko dapat membantu anda menghindari gerakan jongkok, 
membungkuk, atau meraih sesuatu. 

6. Lakukan modifikasi rumaii. Gunakan kastor pada furniture dapat membuat 
pekerjaan membersihkan rumah menjadi lebih mudah. Meletakkan bangku untuk 
mandi di shower merupakan ide yang baik untuk penderita radang persendian di 
tungkai. 

7. IVIinta tolong. Capailah keseimbangan dengan mengajarkan anggota keluarga dan 
teman-teman tentang penyakit ini dan batasan yang ditimbulkannya dan buatlah 
daftar hal-hal yang dapat mereka bantu. Mintalah bantuan untuk melakukan tugas- 
tugas tertentu. 

Sumber: 7 ways to live better with arthritis 



INFORMASI KAPUAS 43 



PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: 
PERSAGI DPC KAPUAS ADAKAN 
PENYULUHAN... 

Wednesday, May 18, 2011 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: PERSAGI DPC KAPUAS ADAKAN 
PENYULUHAN GIZI KE SD/MI 

Semoga kegiatan serupa dapat diselenggarakan oleh berbagai profesi kesehatan yang 
lain dalam rangka menuju Indonesia Sehat. Untuk informasi lebih lanjut silahkan 
mengklik tauten diatas. 

Puskesmas Barimba 

Thursday, May 19,2011 

Sebagaimana namanya, Puskesmas ini terletak di Kelurahan Barimba, Kecamatan 
Kapuas Hilir. Puskesmas ini dipimpin oleh Bapak H. Junaidi, SKM, MM.Kes. Puskesmas 
ini memiliki dua akun di Facebook yaitu UPTD Puskesmas Barimba dan Puskesmas 
Barimba. Blog dari puskesmas ini adalah UPTD Puskesmas Barimba. 

PDAM Cabang Kapuas Hilir 

Thursday, May 19, 2011 

Mengingat sebagian besar kebutuhan air dari masyarakat masih berasal dari air sungai, 
PDAM menyediakan sarana air bersih. Salah satu cabangnya berada di Kecamatan Hilir. 
Tentu saja tidak semua desa dan dusun yang berada di Kecamatan Kapuas Hilir dapat 
dipenuhi kebutuhannya oleh PDAM ini, mengingat keterbatasan jaringan yang dimiliki. 
Semoga dengan tersedianya sarana ini, keterjangkauan masyarakat terhadap air bersih 
makin meningkat. 

PT. PLN - Kantor Jaga Barimba 

Thursday, May 19, 2011 




Sejak suplai listrik ke Kalimantan Tengah sudah bisa dipenuhi oleh PLTA di Bati-bati, 
maka banyak kantor PLN yang berada di kecamatan berubah menjadi kantor jaga. Pada 
mulanya mereka mensuplai listrik kepada masyarakat dengan menggunakan mesin 
diesel yang berbahan bakar solar. Sekarang hanya sebagian kecil saja kecamatan di 
Kabupaten Kapuas yang masih menggunakan diesel sebagai pembangkit listriknya. 
Kantor jaga ini terletak di Jalan Kapuas Seberang RT I No. 65, Kelurahan Barimba, 



44 INFORMASI KAPUAS 



Kecamatan Kapuas Hilir. 



2011 -Tahun Hutan Internasional 

Thursday, May 19,2011 



pmKMAIlQKUVlM 

Of FouiTt ton 









^^"S:!* 
^^^«# 



AdO IHnilUCIOHJlL 



• Hutan adalah rumah bagi 300 juta orang diseluruh dunia. 

• 30% dari hutan digunakan untuk produksi kayu dan produk non kayu. 

• Hutan menutupi 31% dari total daratan. 

• Hutan primer merupakan 36% dari daerah hutan. 

• Kehidupan lebih dari 1,6 milyar manusia bergantung pada hutan. 

• Hutan merupakan rumah dari 80% keaekaragaman hayati yang hidup di daratan 

• Perdagangan hasil hutan diperkirakan sekitar $327 milyar pada tahun 2004. 
Sumber: International Year of Forests - 201 1 

Daftar Pusat Layanan Internet Kecamatan di 
Kabupaten Kapuas 

Thursday, May 19, 2011 

1. SMAN 1 Basarang, Jl. Trans Kalimantan Km. 11 (C.P. Arena Sopia, S.Pd) 

2. KPRI Sejahtera SMP 1 Kapuas Barat, Jl. Pelajar 112 (C.P. Adrian) 

3. SMAN 1 Kapuas Hilir, Jl. Kapuas Seberang 2 Hampatung (C.P. Rubiadi, S.Sos) 

4. UKM, Jl. Sei Hanyo RT 03 (C.P. Ardunisius H.D) 

5. UKM, Jl. Kolam Tengah RT 03 RW 01, Sidomulyo (C.P. Julius) 

6. SMAN 2 Kapuas Murung, Jl. Trans SP I Palingkau Km. 3,5 (C.P. Casmito, M.Pd) 

7. UKM, Jl. Harapan I RT. 03 Desa Pujon (C.P. Sadi Udip) 

8. Unit Usaha SMAN 1, Kapuas Timur, Jl. Trans Kalimantan Km. 11 (C.P. Ahmad 
Gajali) 

9. UKM, Jl. Trans Kalimantan Km. 6, Desa Tambun, RT 03, RW 02 (C.P. 
Supratman) 

10. UKM, Jl. Sei Tatas Hilir No. 10, RT 03, Desa Sei Tatas (C.P. Regito) 

11. KPRI Utama, Jl. Serota 1 (Seberang Kantor Pengadilan Negeri) (C.P. Mutakin) 

12. UKM, Jl. Jaga Nyaring RT 03 No. 199, Desa Timpah, Kecamatan Timpah (C.P 
Mentonae, S.Pd) 



INFORMASI KAPUAS 



45 



13. UKM, Jl. Karatak Taheta No. 41 RT 04 (C.P. Trianter W. Saloh) 

14. UKM, Desa Dadahup RT 09 No. 362 (C.P. Titus) 
Sumber: Trianter W. Saloh (Koordinator PLIK Kabupaten Kapuas) 

PALANGKAU SIAPKAN BUMIL SEHAT, 
TURUNKAN AKI DAN AKB 

Thursday, May 19, 2011 

Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Penyuluhan Kadarzi juga dicanangkan di Desa Palangkau 
Lama dan Palangkau Baru. Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
Bpk Apendi, S.KM dalam sambutannya pada acara tersebut berharap kegiatan ini terus 
berlanjut sehingga ibu-ibu hamil, kader dan masyarakat secara umum dapat memperoleh 
masukan ilmu pengetahuan terkait kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, juga 
pengetahuan gizi guna terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. 

Selanjutnya peserta kelas Ibu Hamil juga mendapatkan materi tentang Kesehatan Ibu 
dan Anak, Senam Ibu Hamil serta tentang Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), dimana 
sebagai fasilitator di Desa Palangkau Baru adalah Ibu Paujiah, AMd.Keb dan Ibu Yuniati 
Noor, AMG, sementara di Desa Palangkau Lama adalah Bpk Apendi, SKM dan Bpk 
M.Hayat, SKM. 




Kelas Ibu Hamil Desa Palangkau Baru 




Kelas Ibu Hamil Palangkau Lama 



46 



INFORMASI KAPUAS 




Fasilitator beserta Staf Puskesmas Palangkau 

Nasehat Ulama Salaf Tentang Bid'ah 

Friday, May 20, 2011 

Oleh: Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Ibnu Abbas: janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu karena duduk 
bersama mereka akan menyebabkan hati menjadi sakit. 



Fudhail bin lyad: barangsiapa duduk bersama ahli bid'ah maka berhati-hatilah. 
Barangsiapa duduk bersama ahli bid'ah maka dia tidak akan diberi hikmah. Aku mau 
antara diriku dan ahli bid'ah terdapat benteng dari besi. 

Aku mendapati orang-orang terbaik semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah dan 
mereka semua melarang bersahabat dengan ahlul bid'ah. 

Hasan Al-Basri: janganlah kalian duduk dengan ahli bid'ah, jangan berdebat dengan 
mereka dan jangan mendengar perkataan mereka. 

Yahya bin Abi Katsir: Apabila kamu bertemu ahlul bid'ah dijalan maka ambillah jalan lain. 

Abu Qilabah Ar Raqasyi: Janganlah duduk bersama mereka dan janganlah bergaul 
dengan mereka. Sesungguhnya saya khawatir mereka akan menjerusmuskan kalian 
kedalam kesesatan mereka dan mengaburkan kepada kalian banyak hal yang kalian 
telah ketahui. 



SDN 3 Hampatung 

Friday, May 20, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



47 




SD ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II No. 65, Kelurahan Hampatung, Kecamatan 
Kapuas Hilir. Berdasarkan data BOS tahun 2009 kepala sekolahnya adalah Ibu Purwanty 
S. Masai. 



telah terdaftardi 



IDAPQDIKJ 




SDN HAMPATUNG 3 

30200568 

Koramil 02 Kapuas Hilir 

Friday, May 20, 2011 

Kantor ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas 
Hilir. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kodim 1011 Kuala Kapuas, nama 
Danramilnya adalah Bapak Kapten Infantri Didik Suryanto. 

21 Mei - World Day for Cultural Diversity for 
Dialogue and Development 

Saturday, May 21, 2011 



48 



INFORMASI KAPUAS 



■■■■■■■■■■ ■■ U \ ■■■■■■■■■- LUI 
■■■■■HMHPIIillHHBi:! ' tipitoHllli'HVQE^ngH 

■ «■■■■■ ■■■■■HilB ilBBHBDBAD SBfl 
BVBr BBBBBBBBB!:n 'BSBBBaVS SBB 
BVBBriBaBHVBBBBflci flBBliHtfBliq nHH 

B BBBBH-BBBBVBBBB' BBHBBBiBflB BB 

BVBBBBPBBBBBBBHH VBVBBB-BVH QBB 

B*BPBBBBHrillBMhi«uH]i|itoBMiiBllB «B« 
BHBBKBJiBBBBBBBr: riBflBBBBBuBaBfl 

BHBBB-BBBBBBBBBEJB JJBBBBBBB?] BB 

PVBBBBWBBHBBB «B ¥1BWBBBBB=I r.m 

HtlriHBHHBBB aBHan ispKHhHHPin :■» 

International Festival of 

Cultural Diversity 

BHbHH BBPB BBBD [□■■■■■ HP ■■■ 

BHHMIIBVBPiflHHBPiii - VriBBiB^Ei nmB 



Dalam rangka mengadopsi Deklarasi Universal UNESCO tentang Keanekaragaman 
Budaya pada bulan November 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mendeklarasikan 21 Mei sebagai Dialog dan Pengembangan Keanekaragaman Budaya 
Sedunia ( Resolution 57/249). Hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk 
memperdalam pengertian tentang nilai-nilai Keanekaragaman Budaya dan belajar untuk 
"hidup bersama" dengan lebih balk. Inilah sebabnya mengapa UNESCO menghimbau 
kepada seluruh negara anggota, sebagaimana juga kepada masyarakat sipil untuk 
merayakan hari sedunia ini dengan melibatkan sebanyak mungkin aktor dan rekan. 
Sumber: UNESCO 

Sekelumit tentang Family Health and Nutritiion 
Project 

Saturday, May 21, 2011 




(With courtesy from Asian Development Bank) Dari Desa Tajepan, di desa pedalaman 
Provinsi Kalimantan Tengah, Sungai Kapuas memberi kehidupan dan mata pencaharian 
- sebagaimana juga menyebabkan kematian dan penyakit. 

Buruh tani dan nelayan, tinggal di rumah sederhana di tepi sungai, mengandalkan sungai 
sebagai penghasilan dan nafkah. Mereka menggunakan sungai untuk mencuci baju dan 
piring, mandi, dan minum. Tetapi sungai juga digunakan untuk buang air besar dan 
tempat pembuangan sampah. 



INFORMASI KAPUAS 



49 



"Saya sudah tahan terhadap berbagai masalah yang berasal dari air sungai" ungkap 
Basrah, yang tinggal bersama keluarganya diatas rumah kayu diatas sungai. Dibelakang 
rumahnya ada tempat di pinggir sungai dimana dia mengumpulkan semua air untuk 
minum dan mencuci. Tepat diatasnya ada WC cemplung dengan lubang kecil yang 
dibawahnya mengalir air sungai yang berwarna coklat. 

Berumur sekitar 30 tahun - dia tidak tahu berapa tepatnya umurnya - dia memiliki enam 
orang anak, yang nomor dua meninggal waktu kecil karena diare. tetapi dia tidak 
menghubungkan kematian tersebut dengan sumber air yang terkontaminasi. 



"Ini bukan kesalahan air sungai, ini hanya karena musim diare 
terkena penyakit tersebut," katanya. 



hampir setiap orang 



Mengubah perilaku yang sudah mendarah daging dan tidak sehat tersebut, yang memiliki 
dampak yang besar terhadap kesehatan bayi dan anak, merupakan suatu proses yang 
lambat di daerah pedesaan dimana kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterpencilan 
membentuk penghalan terhadap kesehatan dan gizi keluarga. 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan meng-klik sumber dibawah ini: 
Sumber: Asian Development Bank, ADB Rreview 

SMAN 1 Kapuas Hilir 

Monday, May 23, 2011 

SMA ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II No. 101, Kelurahan Hampatung, 
Kecamatan Kapuas Hilir. Sekolah ini memiliki blog: SMAN 1 Kapuas Hilir. Alamat 
emailnya adalah: sman1kapuashilir@gmail.com. Berdasarkan informasi dari blog diatas, 
nama kepala sekolahnya adalah Bapak Drs. Adrianus BT. Banyak kegiatan 
ekstrakurikuler yang berlangsung di sekolah ini diantaranya adalah Pramuka dan Basket. 
Sekolah ini juga merupakan tempat bagi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang 
merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. 



telah terdaftar di 



|dat£j])ik| r 




SMAN 1 Kabpuas Hilir 

30203611 



50 



INFORMASI KAPUAS 



20 Siswa SMAN 1 Kuala Kapuas Lulus Seleksi 
SNMPTN 2011 Jalur Undangan 

Monday, May 23, 2011 

20 Siswa SMAN 1 Kuala Kapuas Lulus Seleksi SNMPTN 201 1 Jalur Undangan 

Selamat bagi yang sudah lulus melalui jalur undangan. Informasi dari sekolah-sekolah 
lain kami tunggu. Bagi siswa yang ingin melihat pengumuman kelulusan berdasarkan 
nomor nomor pendaftaran dapat melihat di tautan berikut ini : 

Pengumuman Hasil SNMPTN 2011 Jalur Undangan 

sedangkan untuk melihat daftar keseluruhannya dapat melihat di tautan berikut ini: 

Pengumuman Hasil SNMTPN Jalur Undangan Tahun 201 1 

Penjaringan Operasi Katarak di Rumah Sakit 
dimulai 

Tuesday, May 24, 2011 




Pasien katarak sedang menjalani pemeriksaan pendahuluan Pada hari Senin, 23 Mei 
2011 mulai dilaksanakan kegiatan penjaringan pasien yang akan menjalani operasi 
katarak bagi warga tidak mampu di rumah sakit. Dalam kegiatan ini pasien akan 
menjalani pemeriksaan visus, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dalam rangka 
untuk melihat kesiapan penderita untuk mengikuti operasi katarak nantinya. Tentang 
kepastian apakah mata yang mengalami katarak bisa dioperasi atau tidak akan 
ditentukan oleh dokter spesialis mata yang akan mengoperasi. Dari 113 pasien yang 
sudah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak ini, sebagian besar sudah mulai 
menjalani pemeriksaan awal. Hanya 54 mata saja yang akan dioperasi pada tahun ini. 
Direncanakan tim dari Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) akan datang pada 
hari Minggu sore (29 Mei 2011) dan kegiatan operasi diharapkan bisa dimulai pada hari 
Senin, 30 Mei 2011. 

INFORMASI KAPUAS 



51 



The Smoker's Body (1) 

Tuesday, May 24, 2011 

Setiap 6,5 detik seseorang meninggal dunia karena penggunaan tembakau, menurut 
Organisasi Kesehatan SeduniSedunia (WHO). Penelitian menunjukkan bahwa orang- 
orang yang mulai merokok pada usia remaja dan terus merokok selama dua dekade (20 
tahun) atau lebih akan meninggal 20-25 tahun lebih dini dibandingkan dengan mereka 
yang tidak pernah merokok. Tidak hanya kanker paru-paru dan penyakit jantung yang 
menyebabkan masalah kesehatan dan kematian yang serius. Dibawah ini, beberapa efek 
samping merokok yang kurang dipublikasikan - dari kepala sampai kaki: 

1. Psoriasis. Perokok lebih mungkin menderita psoriasis, kondisi peradangan kulit 
yang tidak menular yang sangat gatal, menimbulkan bercak merah diseluruh tubuh. 

2. Katarak. Merokok dipercaya menyebabkan atau memperparah beberapa kondisi 
mata. Perokok memiliki angka kejadian katarak 40% lebih tinggi. Merokok 
menyebabkan katarak dengan dua cara: dengan mengiritasi mata dan dengan 
mengeluarkan bahan kimia ke paru-paru yang kemudian berjalan melalui aliran 
darah ke mata. Merokok juga berhubungan dengan degenerasi makula yang 
berkaitan dengan umur. Makula bertanggung jawab untuk memfokuskan pusat 
penglihatan dimata dan mengendalikan kemampuan kita untuk membaca, 
mengendarai mobil, mengenal wajah atau warna, dan melihat obyek yang sangat 
halus. 

bersambung 

Sumber: The Smoker's Body 

Spagiari's Room: Nasihat untuk sang putera 

Wednesday, May 25, 201 1 

Spagiari's Room: Nasihat untuk sang putera: "- Sent using Google Toolbar" 

Nasihat yang cukup baik bagi seorang anak. Nasehat ini mengungkapkan berbagai 
macam hal yang sangat relevan dalam keseharian kita. Untuk informasi lebih lanjut 
silahkan klik tautan diatas. 

SD Swasta Antang 

Wednesday, May 25, 201 1 

Sekolah ini terletak di kompiek PT. Antang Permai Plywood Industry (APPI) di Kelurahan 
Murung Keramat, Kecamatan Selat. Sesuai dengan lokasinya, sekolah ini dibangun oleh 
perusahaan untuk menyekolahkan anak-anak karyawan perusahaan yang sudah 
memasuki usia sekolah. Meskipun perusahaan sudah ditutup, SD ini masih berjalan 
dengan siswa yang berasal dari dusun-dusun disekitar kompiek perusahaan tersebut. 
Berdasarkan data BOS 2009 nama kepala sekolahnya adalah Bapak Yusran. 

telah terdaftardi 



IdatddikI 



52 INFORMASI KAPUAS 




SD ANTANG KUALA KAPUAS 

30200660 



Kantor Kecamatan Kapuas Hilir 

Wednesday, May 25, 201 1 




Kantor ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II, Kecamatan Kapuas Hilir. Kantor ini 
dipimpin oleh Dra. Martini. Informasi tentang kecamatan ini dan juga desa-desa yang ada 
di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir beserta foto-foto fasilitasnya dapat dilihat di: 

1. Wikipedia. 

2. Panoramic 

Foto Panorama Eka Sari 

Thursday, May 26, 2011 

Artikel tentang tempat ini pernah dimuat di Informasi Kapuas dengan judul Eka Sari - 
Rumah Makan dan Pemancingan. Kali ini admin ingin menampilkan foto panorama dari 
tempat tersebut, jadi bagi mereka yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut 
dapat membayangkan lokasi tersebut berikut dengan daerah disekitarnya. 



SDN 2 Barimba 

Thursday, May 26, 2011 



m 




ai^ ^^^^ 


. -*^' 


-^riii.# 




■M 3/ 05/ eon 


1G:49 



Sekolah ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II RT IV No. 33, Kelurahan Barimba, 



INFORMASI KAPUAS 



53 



Kecamatan Kapuas Timur. Berdasarkan data BOS tahun 2009, nama kepala sekolahnya 
adalah Ibu Eriinayati. 

telah terdaftar di 



IDAJODIKJ 




SDN BARIMBA 2 

30200697 

Izin 23 Perusahaan Hams Dicabut 

Thursday, May 26, 2011 

Promosi Kesehatan Di Kabupaten Kapuas 

Thursday, May 26, 2011 

:: Palang Merah Indonesia ::: "Promosi Kesehatan Di Kabupaten Kapuas" 

Berita dari situs PIVII diatas mengungl<apl<an mengenai l<egiatan penguatan organisasi 
dan peningl<atan l<apasitas yang sedang berlangsung di Kabupaten Kapuas. Untul< berita 
seiengkapnya dapat mengklil< tautan diatas. 

C4t4t4n Ku: CATATAN : KALTENG EXPO 2011 
(Tanggal 19-23 Mei 2011) 

Thursday, May 26, 2011 

C4t4t4n Ku: CATATAN : KALTENG EXPO 201 1 (Tanggal 19-23 Mei 201 1) 

Bagi yang tidak sempat mengunjungi Stand Kabupaten Kapuas di Kalteng Expo 2011, 

bisa menikmati catatan dari Pak Ahmad (silahkan kiik judul artikel diatas). 

Teh Poci Sore Ini | namaku cahyadi takariawan 

Friday, May 27, 2011 

Teh Poci Sore Ini | namaku cahyadi takariawan: "- Sent using Google Toolbar" 

Sebuah hikmah yang sangat bijak dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan 
ini. Kegiatan minum teh bisa memiliki banyak makna bagi kehidupan ini. Silahkan klik 
judul diatas. 



54 



INFORMASI KAPUAS 



Nasehat Ulama Salaf Tentang Bid'ah 

Friday, May 27, 2011 

Oleh: Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Ketika datang dua orang (pengikut hawa nafsu) kepada Muhammad bin Sirin (wafat 110 
H) keduanya berkata, "Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadits." Beliau berkata: 
"Tidak." Keduanya berkata lagi: "Kami akan membacakan kepadamu suatu ayat dari 
Kitabullah." Beliau menjawab, "Tidak, kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian." 



Sedikit kisah tentang Muhammad bin Sirin: 

Imam Malik bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Beliau bertanya, "Kapan giliran 
saya mati?". Malaikat maut tidak menjawab cuma menunjukkan tangannya yang 
menggambarkan lima. Imam Malik penasaran dengan lima tersebut. Imam Malik 
menceritakan mimpinya kepada Muhammad bin Sirin. Muhamman bin Sirin mengatakan 
bahwa hal tersebut ada dalam Qur'an Surat Luqman, 31 ayat 34: 

1 . Allah yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat 

2. Dia yang menurunkan hujan 

3. Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim 

4. Tidak seorangpun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok 

5. Tidak seorangpun mengetahui dimana dia mati 

Imam Al-Barbahary: Jika engkau melihat suatu bid'ah pada seseorang, jauhilah ia. 
Sebab yang ia sembunyikan lebih banyak dari yang dia perlihatkan kepadamu. 

Kantor Kelurahan Hampatung 

Friday, May 27, 2011 



Kantor ini terletak di Jalan SMA 1 Kapuas Hilir No. 102, Kelurahan Hampatung, 
Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas 73522. Beberapa informasi dan foto seputar 
Kelurahan Hampatung dapat dilihat pada tautan berikut ini: 

1. Wikipedia 

2. Panoramio 



INFORMASI KAPUAS 55 



BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN 
KAPUAS: DISTRANS KAPUAS BIMTEK KRIPI... 

Friday, May 27, 2011 

BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS: DISTRANS KAPUAS BIMTEK 
KRIPIK BUAH Dl UPT LAMUNTI: "- Sent using Google Toolbar" 

Semoga kegiatan in! dapat memberdayakan masyarakat dl Lamunti B1 dan kita 
harapkan dalam waktu dekat hasil karya mereka (kripik buah) bisa kita nikmati di Kuala 
Kapuas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik pada judul diatas. 

Praktek Dokter Mohaininad Abubakar 

Saturday, May 28, 2011 




Praktek dokter ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II, tepatnya di seberang Kantor 
Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir. Masyarakat yang berada di wilayah kerja 
Puskesmas Barimba (Kecamatan Kapuas Hilir) dapat berobat ke dokter Mohammad 
Abubakar yang saat ini bertugas sebagai dokter di Puskesmas Basarang, Kecamatan 
Basarang. Sedangkan istri beliau, dr. Melia Ambarsari bertugas sebagai dokter di 
Puskesmas Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. 

Kantor Kelurahan Mambulau 

Saturday, May 28, 2011 




Kantor ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II No. 53, Kelurahan Mambulau, 
Kecamatan Kapuas Hilir. Informasi dan foto-foto yang berlokasi di kelurahan ini dapat 
dilihat pada: 



56 



INFORMASI KAPUAS 



1. Wikipedia 

2. Panoramio 



SDN 2 Mambulau 

Saturday, May 28, 2011 




Sekolah ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II RT VI, Kelurahan Mambulau, 
Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas 73521. Berdasarkan data BOS Tahun 2009, 
nama kepala sekolahnya adalah Bapak M. Ramli. 

Bakti Sosial Akper Pemda Kapuas di Asrama SD 
Luar Biasa 

Saturday, May 28, 2011 




Para mahasiswa Akper sedang bermain dengan penghuni asrama (With courtesy from 
Akper Pemda Kapuas) Pada hari Kamis, 26 Mel 2011 yang lalu, civitas akademika 
Akademi Keperawatan Pemda Kapuas melakukan bakti sosial di Asrama Sekolah Dasar 
Luar Biasa Negeri (SDLBN) yang terletak di Jalan Tambun Bungai Gg. VI, Kelurahan 
Selat Dalam, Kecamatan Selat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa Tingkat I, 
II dan III (masing-masing diminta perwakilannya sebanyak 10 orang). Para dosen yang 
mendampingi kegiatan ini adalah Bapak Gandie, Ibu Buray dan Ibu Maya Hugo. 

Rombongan ini diterima oleh kepala Asrama SDLBN. Dalam kegiatan tersebut para 
mahasiswa melakukan permainan dengan para penghuni asrama di halaman sekolah. 
Selain itu juga disampaikan bingkisan dari pihak Akper kepada pihak Asrama SDLBN. 



INFORMASI KAPUAS 



51 




Ibu Buray, SKM sedang menyerahkan bingkisan kepada pengasuh asrama (With 
courtesy from Akper Pemda Kapuas) Para mahasiswa juga mengajak anak-anak 
penghuni asrama untuk ikut menyanyi bersama mereka. Bahkan ada diantara penghuni 
asrama tersebut yang membawakan lagu yang dihapalnya, tentu sebatas kemampuan 
mereka. 




Penghuni asrama menyanyikan lagu (With courtesy from Akper Pemda Kapuas) Setelah 
para penghuni asrama menyanyikan lagu, para mahasiswa Akper juga menyumbangkan 
lagu-lagu yang memotivasi. Keceriaan tampak dalam kegiatan tersebut. Semoga 
kegiatan serupa dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak, sehingga para penghuni 
asrama dapat merasakan keceriaan sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak lain 
diluar sana. 

Berikut ini adalah klip dari bakti sosial ini yang sudah diunggah ke YouTube: 



Untuk koleksi foto-foto kegiatan ini silahkan lihat di Facebook (Album pada Halaman 
Informasi Kapuas). 



Comments 



Anonymous 



July 01, 2011 



top BGT dah buat anak akper kapuas. 
masa depan....salut! 



peduli, tanggap, jiwa sosial, bakal calon perawat 



58 



INFORMASI KAPUAS 



PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: ANAK 
SEKOLAH JANGAN JAJAN SEMBARANGA... 

Sunday, May 29, 2011 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: ANAK SEKOLAH JANGAN JAJAN 
SEMBARANGAN YA.. 

Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Balai POM, 
sehingga selain anak-anak tidak jajan sembarangan, makanan yang dijual pun tidak 
mengandung bahan terlarang. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul diatas. 

Sudah 48 mata yang dioperasi katarak 

Monday, May 30, 2011 




Pasien yang sudah dioperasi sedang menunggu pemeriksaan Menurut keterangan dari 
Ketua Tim Pendamping Operasi Katarak, Ibu Danung Sri Wulandari, MPH, sudah 48 
pasien yang dioperasi matanya. Operasi berlangsung dari hari Minggu malam sampai 
jam 2 dini hari Senin, 30 Mei 2011. Jumlah total pasien yang menjalani penjaringan 
sebanyak 170 orang. Setelah diperiksa oleh dokter mata dari Perdami, akhirnya 
didapatkan 84 orang yang akan dioperasi. Pagi ini, pasien yang sudah dioperasi akan 
diperiksa oleh dokter mata untuk melihat hasil operasi kemarin. Dan pasien yang akan 
dioperasi hari ini akan dilihat hasilnya besok pagi. Direncanakan tim akan kembali ke 
Jakarta pada hari Selasa sore. 

Pagi ini ada 7 orang pasien katarak yang baru datang dari Dadahup dan Lamunti. 
Setelah Tim Pendamping berkonsultasi dengan Tim Perdami, pasien tersebut akan 
dilayani setelah semua operasi selesai. 

The Smoker's Body (2) 

Monday, May 30, 2011 

Lanjutan ... 

3. Keriput. Merokok menyebabkan kulit menjadi tua secara prematur dengan jalan 
menyingkirkan protein yang memberinya elastisitas, mengurangi vitamin A dan 
menghalangi aliran darah. Kulit perokok kering, kasar dan terukir dengan garis-garis 
kecil, terutama diseputar bibir dan mata. 



INFORMASI KAPUAS 



59 



4. Kehilangan pendengaran. Karena merokok membuat gumpalan dalam dinding 
pembuluh darah, menurunkan aliran darah ke telinga dalam, perokok dapat kehilangan 
pendengaran mereka lebih dini dibandingkan dengan orang yang tidak merokok dan 
lebih rentan terhadap kehilangan pendengaran karena infeksi telinga atau suara yang 
keras. Perokok tiga kali lebih mungkin dibandingkan dengan bukan perokok untuk 
menderita infeksi telinga tengah. 

5. Kanker. Lebih dari 40 bahan kimia dalam asap rokok telah ditunjukkan menyebabkan 
kanker. Perokok 20 kali lebih mungkin untuk menderita kanker paru-paru dibandingkan 
dengan orang yang tidak merokok. Merokok menyebabkan sekitar 90% dari kanker paru- 
paru pada pria dan 80% pada wanita (5a) dan merujuk pada beberapa penelitian, 
semakin lama seseorang merokok, semakin besar resikonya menderita kanker pada 
beberapa tempat, termasuk resiko berlipat dua untuk menderita kanker hidung dan 
rongga sekitar hidung (5b); kanker rongga mulut (5c) (4 sampai 5 kali); dua kali lipat 
resiko berkembangnya kanker nasofaring; oro dan hipofaring (4 sampai 5 kali); laring (10 
kali); esofagus (2 sampai 5 kali); lambung (5d)(2); pankreas (5e)(2 sampai 4 kali) dan 
ginjal (5f). Beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan adanya hubungan antara 
merokok berat dan kanker payudara (5g), dan berhenti merokok secara mendasar 
mengurangi resiko berbagai kanker yang berhubungan dengan merokok. 



Bersambung 



Cuti Bersama Tahun 201 1 

Monday, May 30, 2011 

16 Mei - Senin - Cuti bersama Hari Raya Waisak Tahun 2555 

3 Juni - Jum'at - Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus 

29 Agustus - Senin - Cuti bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 H 

1-2 September - Kamis-Jum'at - Cuti bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 H 

26 Desember - Senin - Cuti Bersama Hari Raya Natal 



Sumber: 



/■ 


- 


w 

BUPATI KAPUAS 

Ytli. I. KepalaSaluan Kerja Perangkat Daerah 


" 


den 


^Bl=B!S^^^^^^^^^^^^^ 






NO 


TANGGAL 


HARI 


KETLRANGAN 














3Febtu.ri 




Tahun Bam Imtek2S62 
















Hari RavaNvepiTatanBaruSaka 1933 
























































l<iulAdhal432Hiiri,al, 


























60 



INFORMASI KAPUAS 



Fakta Tentang Merokok 

Tuesday, May 31, 2011 

Merusak Diri Sendiri 

• Merokok membuat ketagihan. Rokok mengandung nikotin, sebuah zat yang 
membuat ketagihan dan sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk berhenti. 

• Lebih dari 400.000 kematian di Amerika Serikat setiap tahun akibat penyakit yang 
berkaitan dengan merokok. Merokok meningkatkan resiko anda untuk menderita 
kanker paru-paru dan berbagai kanker lain. 

Merusak Orang Lain 

• Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga anggota keluarganya, 
teman-teman kerjanya, dan orang-orang lain yang menghisap asap rokoknya, yang 
disebut perokok pasif. 

• Diantara bayi berusia 18 bulan, perokok pasif berkaitan dengan 300.000 kasus 
bronkitis dan pneumonia setiap tahunnya. 

• Perokok pasif dari orang rokok orang tua meningkatkan resiko anak untuk menderita 
masalah telinga tengah, menyebabkan batuk dan mengi, memperburuk kondisi 
asma. 

• Jika kedua orang tua merokok, seorang remaja memiliki kemungkin lebih dari dua 
kali lebih besar untuk merokok dibandingkan dengan orang yang kedua orang 
tuanya tidak merokok. Dalam rumah tangga dimana hanya satu orang tua yang 
merokok, anaknya lebih mungkin untuk mulai merokok pada usia remaja. 

• Wanita hamil yang merokok lebih mungkin melahirkan bayi yang berat badannya 
terlalu rendah dibandingkan dengan bayi yang sehat. Jjika semua wanita berhenti 
merokok sebelum kehamilan, sekitar 4.000 bayi baru lahir tidak akan meninggal 
setiap tahunnya. 

Sumber: Facts About Smoking 

31 Mei - Hari Tanpa Tembakau Sedunia 

Tuesday, May 31, 2011 

Sejak diadopsi oleh World Health Assembly tahun 2003, 172 negara dan Uni Eropas 
sudah menjadi bagian dari Kerangka Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau. 
Para penanda tangan diwajibkan untuk senantiasa: 

• melindungi orang dari paparan terhadap asap rokok 

• melarang ikian dan penjualan rokok kepada anak-anak dibawah umur 

• meletakkan peringatan besar di bungkus rokok 

• melarang atau membatasi perasa pada produk rokok 

• menaikkan pajak rokok 

• membuat mekanisme koordinasi nasional untuk pengendalian rokok 

Tahun ini, epidemi rokok akan membunuh sekitar 6 juta orang, termasuk sekitar 600.000 
bukan perokok yang akan meninggal karena terpapar dengan asap rokok. Tahun 2030, 
rokok dapat membunuh 8 juta orang. 

Penggunaan rokok adalah salah satu kontributor terbesar bagi epidemi penyakit tidak 
menular - seperti serangan jantung, stroke, kanker dan emfisema - yang menyumbang 
sekitar 63% dari semua kematian, hampir sekitar 80% dari kasus-kasus yang terjadi di 
negara-negara miskin dan berkembang. Sampai sekitar setengah dari perokok akan 
meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok. 



INFORMASI KAPUAS 61 



Sebagian negara penandatangan telah membuat kemajuan berarti dalam menerapkan 
kesepakatan ini: 

1. Uruguai mewajibkan peringatan kesehatan yang menutupi 80% dari permukaan 
bungkus rokok. 

2. Australia sedang dalam proses mewajibkan semua produk rokok, bungkus harus 
polos, tanda merek. 

3. Mauritius tahun 2008 menjadi negara Afrika pertama yang mewajibkan peringatan 
bergambar pada bungkus rokok. 

4. Irlandia tahun 2004 melarang merokok di tempat-tempat umum 

5. Pajak rokok Sri Lanka setara dengan 73% harga rokok eceran 

6. Tahun 2006, Iran melarang semua jenis ikian rokok 

7. Awal bulan ini, Cina menerapkan pelarangan merokok di tempat-tempat umum 
seperti restoran, gedung bioskop dan bar. 

8. Tahun 2009, Turki menerapkan larangan merokok serupa. 
Sumber: News Release WHO 

Petugas Kesehatan Haji dari Kabupaten Kapuas 

Tuesday, May 31, 2011 

Berdasarkan pengumuman dari Pusat Kesehatan Haji Departemen Kesehatan Rl pada 
tanggal 18 Mei 2011 yang lalu, petugas kesehatan dari Kabupaten Kapuas yang 
mendapatkan kesempatan untuk menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia dan PPIH 
adalah: 

1. Hairun Nisa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 

2. Bobiyansyah Arsyad Arbain dari RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 

3. Muhammad Hipni dari RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 

Hairun Nisa dan Bobiyansyah akan mengikuti Pembekalan Integrasi TKHI yang akan 
dilaksanakan pada tanggal 10-19 Juni 2011 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. H.M. Mistar Tjokrokusumo No. 5 A Kel. Sei Besar, 
Banjarbaru KalSel 70714, Telp. 0511-4772017, Fax. 0511-4774465. 

Sumber: Pusat Kesehatan Haji Indonesia 

Operasi Katarak Berakhir 

Tuesday, May 31, 2011 




Tim Perdami berpose bersama Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (tengah). 
{With courtesy from RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo) Pagi ini, Selasa, 31 Mei 
2011, Tim Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) menyelesaikan tugas mereka 



62 INFORMASI KAPUAS 



melakukan kegiatan Operasi Katarak di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Tim yang 
sudah berada di Kuala Kapuas sejak hari Minggu, 29 Mei 2011 sudah mengoperasi 
sebanyak 85 mata dari 84 orang. Jumlah ini melebihi target awal yaitu sebanyak 54 
mata. Setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap hasil operasi kemarin di poliklinik 
mata, tim menghadap kepada direktur untuk mohon ijin kembali meneruskan tugas ke 
tempat yang lain. Rombongan ini didampingi juga oleh Ketua Tim Pendamping Operasi 
Katarak, Ibu Danung Sri Wulandari, MPH. 

Secara umum kegiatan operasi katarak tahun ini berjalan lancar. Kegiatan ini didanai 
oleh Dana Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (untuk 54 mata) 
dan ditambah oleh Perdami (sebanyak 21 mata). Semoga kegiatan serupa pada tahun 
dapat berjalan juga dengan baik. 

Bapak Dohong Taka Tutup Usia 

Tuesday, May 31, 2011 




Suasana sesudah pemakaman Mantan kepala dinas Kesbanglinmas ini meninggal dunia 
pada hari Selasa, 31 Mei 201 1 dini hari. Beliau meninggal dunia di rumah yang terletak di 
Jalan Melati, Kuala Kapuas. Suami dari Hj. Seni Eriyati (mantan staf Puskesmas Melati) 
pernah juga menjabat sebagai camat semasa hidupnya. Beliau dimakamkan di 
Maqbarah Muhammadiyah, Jl. Cilik Riwut IV, Kuala Kapuas. Pemakaman ini juga dihadiri 
oleh paman beliau yaitu Bapak Talinting E. Toepak. Dalam nasehat yang disampaikan 
oleh Bapak Kamarudin, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kapuas, 
kepada yang hadir pada saat pemakaman untuk mendo'akan ampunan bagi almarhum 
dan juga mendo'akan agar beliau diteguhkan ketika menghadapi pertanyaan yang akan 
diajukan oleh Malaikat Munkar dan Nakir. Semoga Allah SWT menjadikan kuburnya 
sebagai bagian dari taman-taman surga. 

JUPRIYANTO Kuala Kapuas Kalteng: LOMBA 
PIDATO TINGKAT SLTA SE KABUP... 

Wednesday, June 01, 2011 

JUPRIYANTO Kuala Kapuas Kalteng: LOMBA PIDATO TINGKAT SLTA SE 
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011: "- Sent using Google Toolbar" 

Selamat kepada para juara, semoga makin bersemangat dalam menimba ilmu. Untuk 
informasi lebih lanjut silahkan mengklik judul diatas. 



INFORMASI KAPUAS 63 



Kamus Dayak Ngaju - Indonesia (ANGGOR - 
ANGOR) 

Wednesday, June 01 , 201 1 

ANGGOR, (melayu) Anggur. 

ANGI, terkecil, termuda, paling lemah 

ANGIN, (melayu; dayak. riwut,) Angin, hanya digunakan dalam frasa berikut: Botoangin, 

badai kuat 

ANGKA, nomor 

ANGKAANGKAL, Lebih jauh, tidak nyata, benar-benarselesai, (sengketa kerja, dll) 

ANGKAT, naik pangkat, diangkat ke tempat yang tinggi 

ANGKING, tundjuk angking, jari kelingking 

ANGKING, 1. q. aling; jarang digunakan, sering: kabangking 

ANGKIS, (bahasa Mantangai) menangis 

ANGKOH, cara, kebijaksanaan 

ANGKOL, tutup kepala, tapi bagian atas kepala tidak tertutup 

ANGKON, mengasingkan perusahaan, mendedikasikan diri kepada sesuatu yang 

merupakan milik orang lain 

ANGKOP, pinset kecil 

ANGKUT, s. ungkangangkut 

ANGOI, bunglon 

ANGOP, tutup 

ANGOR, kangor, kamangor, belum matang (buah-buahan, bambu, kayu) 



Sumber: 

Hardeland, A. (1859) Dajacksch-Deutsches Worterbuch, Amsterdam: Frederik Muller 

Amsterdam (on behalf and for cost of Nederland Bijbel Genootschap) 

The Smoker's Body (3) 

Wednesday, June 01 , 201 1 

Lanjutan ... 

6. Kerusakan gigi. Merokok mengganggu kima mulut, membuat plak yang berlebihan dan 
menguningkan gigi. Ada beberapa bukti bahwa merokok berkontribusi pada kerusakan 
gigi. Perokok satu setengah kali lebih mungkin untuk kehilangan geligi mereka. 

7. Emfisema. Selain kanker paru-paru, merokok menyebabkan emfisema, 
pembengkakan dan pecahnya kantung udara di paru-paru yang mengurangi kapasitas 
paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada kasus 
yang ekstrim, trakeostomi memungkinkan seorang pasien untuk bernapas kembali. 
Lubang tersebut dibuat pada batang tenggorok dan ventilator digunakan untuk 
memasukkan udara ke dalam paru-paru. Bronkitis kronik membuat lendir yang bernanah, 
menyebabkan batuk yang nyeri dan kesulitas bernapas. 

Sumber: The Smoker's Body 



64 INFORMASI KAPUAS 



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Hilir 

Wednesday, June 01 , 201 1 




Kantor ini terletak di Jalan Bangdes II No. 2 RT IV, Kelurahan Dahirang, Kecamatan 
Kapuas Hilir. Kantor ini tidak terletak di Jalan Besar, tapi tidak terlalu jauh dari Jalan 
Kapuas Seberang II, berseberangan dengan Masjid Nurush Shodiqin. 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: LIMA 
PENJELASAN SINGKAT KASUS BALITA... 

Wednesday, June 01 , 201 1 

PERSAGI CABANG KAPUAS KALTENG: LIMA PENJELASAN SINGKAT KASUS 
BALITA GIZI BURUK 

Hari ini pasien gizi buruk yang dirawat di ruang ICU RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo meninggal dunia. Dengan mengenal tanda-tanda dan penyebab gizi buruk 
diharapkan pasien tidak datang terlambat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang gizi buruk silahkan klik judul diatas. 

The Smoker's Body - File PDF 

Wednesday, June 01 , 201 1 

Gambar diatas pada mulanya dimuat di majalah COLOR nomor 21, Juli-Agustus 1997, 
kemudian diperbaharui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). 

Sumber: The Smoker's Body 

SDN 2 Mambulau 

Thursday, June 02, 2011 




INFORMASI KAPUAS 



65 



Sekolah ini terletak di Jalan Kapuas Seberang II, Kelurahan Mambulau, Kecamatan 
Kapuas Timur. Berdasarkan data BOS tahun 2009, kepala sekolahnya adalah Bapak M. 
Yamin. 



telah terdaftardi 



iDAKjjriKj r 




SDN MAMBULAU 3 

30200217 



Ekspor PT. Karya Sejati bulan Mei 201 1 

Thursday, June 02, 2011 

Pada bulan Mei 2011, PT. Karya Sejati banyak melakukan pengapalan ke luar negeri. 
Berdasarkan data dari Panjiva, pengapalan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Astlett Rubber Inc. (2 pengapalan) 

2. Rcma Americas (7 pengapalan) 

3. Sri Trang Usa Inc. (2 pengapalan) 

Semoga kegiatan ini makin menggairahkan ekonomi para petani karet di Kabupaten 
Kapuas. 

Top 45 Creative Anti-Smoking Advertisements | 
The Design Inspiration 

Thursday, June 02, 2011 

Top 45 Creative Anti-Smoking Advertisements | The Design Inspiration: "- Sent using 
Google Toolbar" 

Semoga ikian-iklan anti rokok dalam tautan diatas dapat membuat sebagian dari kita 
yang biasa merokok untuk menghentikan kebiasaannya. Untuk informasi lebih lanjut 
silahkan klik judul diatas. 



66 



INFORMASI KAPUAS 



Pelayanan Sosial di Kabulat - Video 

Thursday, June 02, 2011 

Video dibawah ini merupakan rekaman kegiatan Pelayanaan Sosial di Kabulat (kompleks 
penderita kusta) yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas 
bekerjasama dengan Puskesmas Melati. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik 
karena banyak donatur yang bersedia menyumbangkan dananya untuk pelaksanaan 
kegiatan ini. Video ini tidak bisa langsung ditampilkan secara utuh mengingat YouTube 
masih membatasi video yang diunggap di saluran PMI Kabupaten Kapuas masih 
berdurasi maksimal 15 menit, sehingga video ini dibagi menjadi tiga bagian. Selamat 
menikmati! 

Nurcholis Juara 02SN SD Kabupatgen Kapuas 
201 1 Cabang Tenis Meja « ... 

Thursday, June 02, 2011 

Nurcholis Juara 02SN SD Kabupatgen Kapuas 2011 Cabang Tenis Meja « 
www.ptmsikapuas.co.nr: "- Sent using Google Toolbar" 

Selamat kepada para juara Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional (02SN) SD 
Kabupaten Kapuas, semoga bisa melanjutkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul diatas. 

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia (ANIANIH - 
ANTJAP) 

Thursday, June 02, 2011 

ANIANIH, s. kanih 

ANIH, anianih, rekan-rekannya; setara. 

ANIS, kamanis, manisnya. 

ANIT, (bahasa Kahayan,) i. q. ades 

ANJAK, i. q. ajak 

ANJAM, (bahasa Kahayan) i. q. angat 

ANJIANJI, s. hanji 

ANJIANJIT, s. manjit 

ANTAARA, antahlantaha, diabaikan. 

ANTAH, ob, ragu-ragu. 

ANTAHLANTAHA, s. antaara. 

ANTAI, pangantai, seseorang yang memiliki nama yang sama dengan kami. 

ANTAM, ancaman; yang terancam. 

ANTANG, burung pemangsa, termasuk jenis elang. 

ANTEANTER, (bas. Sang. = haradjur,) konstan. 

ANTI, nama perempuan. 

ANTIANTING, anting-anting (dalam bentuk Eropa; dayak : sowang) 

ANTING, (bas. Sang.) anting-anting. - Nama laki-laki. 

ANTING, s. untang anting. 

ANTJAK, pembuka keranjang anyaman bambu, dimana kita menggantungkan korban di 



INFORMASI KAPUAS 67 



pohon 

ANTJAM, membuat, perencanaan, (biasanya dengan syarattambahan: sia-sia) 

ANTJAP, kuat, cepat, mengalir, (bekerja, membayar, membaca, dan Iain-Iain). 



Sumber: 

Hardeland, A. (1859) Dajacksch-Deutsches Worterbuch, Amsterdam: Frederik Muller 

Amsterdam (on behalf and for cost of Nederland Bijbel Genootschap) 

Tabligh Akbar Isra' Mi'raj (Hj. Umi Qurota'ayuni) 

Thursday, June 02, 2011 

Hadlrilah tabligh akbar dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 
bersama Hj. Umi Qurota'ayuni (ustadzah dari Jakarta) pada: 

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Juni 2011 

Pukul: 19.00 WIB 

Tempat : Lapangan Bukit Ngalangkang 

Antrian Premium Terjadi Juga di Kuala Kapuas 

Saturday, June 04, 2011 




Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi admin mengingat baru pertama kali 
mengantri premium mulai dari jalan besar. Bahkan antrian ini sampai dikawal oleh Intel 
dari kepolisian untuk menghindari adanya para pelangsir yang bolak-balik ke SPBU. 
Antrian kendaraan roda dua pun tidak kalah panjangnya dibandingkan dengan hari-hari 
biasa. Kalau antrian solar sudah biasa juga disini, walaupun dulu ketika Palangka Raya 
mengalami antrian solar, Kapuas tidak mengalaminya. Tapi sekarang sudah menjadi 
setali tiga uang. Mudah-mudahan masalah ini segera diatasi oleh pemerintah. 

Poskesdes Pulau Tele 

Saturday, June 04, 2011 



68 INFORMASI KAPUAS 



Poskesdes ini pada mulanya adalah Puskesmas Pulau Telo. Mengingat kunjungan ke 
puskesmas ini sangat sedikit, maka puskesmas ini dipindahkan ke Jalan Patih Rumbih 
yang lebih banyak penduduknya. Pada mulanya puskesmas ini diletakkan di Jalan 
Jepang adalah agar rencana pengembangan wilayah ke Jalan Jepang berjalan lancar 
dimana selain sudah tersedia terminal, juga sudah tersedia puskesmas. Namun sampai 
sekarang daerah ini masih belum berkembang. Akhirnya puskesmas dialihfungsikan 
menjadi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Poskesdes inipun tetap sedikit pasiennya, 
mengingat di desa Pulau Telo sendiri sudah ada Puskesmas Pembantu Pulau Telo. 

Puskesmas Pembantu Pulau Telo 

Saturday, June 04, 2011 




Puskesmas Pembantu ini terletak di Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan Selat. 
Puskesmas Pembantu ini terletak tidakjauh dari Sungai Kapuas. Didekat puskesmas ini 
terdapat Posyandu Bougenville dan SDN 1 Pulau Telo. Puskesmas yang awalnya 
berdinding kayu, sekarang sudah merupakan bangunan semi permanen, dimana 
rangkanya masih dari kayu, cuma sekarang sudah diplester. 

Pengolahan rotan di Pulau Telo 

Sunday, June 05, 2011 



INFORMASI KAPUAS 69 




Di Kelurahan Pulau Telo, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pengolahan 
rotan, mulai dari memotong rotan agar bagian yang bisa dianyam bisa dipisahkan. 
Setelah itu bagian yang akan dianyam tersebut diiiaiuskan. Setelah itu barulah rotan 
yang sudaii diiiaiuskan itu dianyam. Kegiatan ini dilakukan oleh orang-orang yang 
berbeda. Kegiatan ini dilakukan oieii para wanita meskipun upaiinya tidak terlalu besar. 
Namun ketika mereka mengiiaiuskan rotan, ampasnya bisa dijual dengan harga yang 
cukup lumayan per kantongnya. Di Pulau Telo ini, banyak gudang yang melakukan 
kegiatan penganyaman rotan. 

5 Juni 201 1 - AIDS berusia 30 tahun 

Monday, June 06, 2011 

Tiga puluh tahun yang lalu, pada tanggal 5 Juni 1981, M/WI/I//? menerbitkan laporan lima 
kasus pneumonia akibat Pneumocystis carinii (PCP) diantara laki-laki muda yang 
sebelumnya sehat di Los Angeles. Semua laki-laki tersebut dideskripsikan sebagai 
"homoseksual"; dua diantaranya sudah meninggal. Klinisi setempat dan petugas 
Pelayanan Intelejen Epidemi yang bertugas di Departemen Kesehatan Masyarakat 
Negara Bagian Los Angeles menyiapkan laporan dan mengirimkannya untuk publikasi 
MMWR pa6a awal Mei 1981. Sebelum publikasi, staf editorial MMI/I//? mengirim kiriman 
tersebut ke ahli CDC dalam bidang penyakit parasit dan menular seksual. Catatan 
editorial yang menyertai penerbitan laporan tersebut menyebutkan bahwa riwayat kasus 
menunjukkan "disfungsi imun-seluler yang berhubungan dengan paparan yang sering 
terjadi" dan sebuah "penyakit yang didapatkan melalui hubungan seks." Laporan tersebut 
memunculkan tambahan laporan kasus dari kota New York, San Fransisco, dan kota- 
kota lain. Pada saat yang sama, unit penyelidikan obat CDC, distributor tunggal 
pentamidine, terapi untuk PCP, mulai menerima permintaan obat dari dokter yang juga 
mengobati orang muda. Bulan Juni 1981, CDC membentuk tim investigasi untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor resiko dan untuk mengembangkan definisi kasus untuk 
surveilan nasional. Dalam waktu 18 bulan, para epidemiolog melakukan penelitian dan 
mempersiapkan laporan MMWR yang mengidentifikasi semua faktor resiko utama 
terjankit acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Bulan Maret 1983, CDC 
mengeluarkan rekomendasi untuk pencegahan seks, kaitan dengan penggunaan obat 
terlarang, dan penularan melalui pekerjaan berdasarkan pada penelitian epidemiologi 
dini ini dan sebelum penyebab penyakit yang tidak dapat dijelaskan ini diketahui. 

Dalam rangka menyambut 30 tahun usia AIDS ini, UNAIDS menerbitkan sebuah buku 
dengan judul AIDS at 30: Nations at the crossroads. 

Sumber: First Report of AIDS 



70 INFORMASI KAPUAS 



The Smoker's Body (4) 

Tuesday, June 07, 201 1 

8. Osteoporosis. Karbon monoksida, gas beracun utama dalam asap mobil dan asap 
rokok, berikatan dengan darah lebih kuat dibandingkan dengan oksigen, memotong 
kekuatan membawa oksigen paad darah perokok berat sebanyak 15 persen. Akibatnya, 
tulang perokok kekurangan kepadatan, lebih mudah patah dan memerlukan waktu 80 
persen lebih lama untuk sembuh. Perokok juga lebih rentan terhadap masalah 
punggung: satu penelitian menunjukkan bahwa pekerja industri yang merokok lima kali 
lebih besar kemungkinannya untuk menderita nyeri punggung sesudah cedera. 



9. Penyakit jantung. Satu dari tiga kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung 
dan pembuluh darah. Merokok adalah salah satu faktor resiko terbesar untuk 
berkembangnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini membunuh lebih dari 
satu juga orang setiap tahun di negara-negara berkembang. Penyakit jantung dan 
pembuluh darah yang berkaitan dengan rokok membunuh lebih dari 600.000 orang 
setiap tahunnya di negara-negara maju. Merokok membuat denyut jantung lebih cepat, 
meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko hipertensi dan sumbatan arteri 
dan kadang-kadang menyebabkan serangan jantung dan stroke. 



10. Ulkus (luka) di iambung. Merokok mengurangi daya tahan terhadap bakteri yang 
menyebabkan ulkus Iambung. la juga merusak kemampuan Iambung untuk menetralisir 
asam sesudah makan, membuat asam merusak permukaan Iambung. Ulkus perokok 
lebih sulit untuk disembuhkan dan lebih mudah untuk kambuh. 

Antrian premium kembali terjadi 

Tuesday, June 07, 2011 




Pada hari Senin, 6 Juni 2011, antrian premium kembali terjadi di SPBU Jalan Trans 
Kalimantan. Hal ini diakibatkan karena pasokan premium baru datang pada tengah hari. 
SPBU yang ada di Jalan Pemuda tutup karena kehabisan premium. Kondisi ini 
mengulangi apa yang terjadi pada minggu lalu di tempat yang sama. Diantara sekian 
banyak mobil dan sepeda motor, hanya satu dua mobil atau motor yang bersedia untuk 
mengalihkan antrian mereka dari premium menjadi pertamax. Memang dibutuhkan 
kesadaran yang cukup tinggi untuk bisa menggunakan BBM non subsidi. 



INFORMASI KAPUAS 



71 



Pembangunan ruang PONEK Intensif dimulai 

Tuesday, June 07, 201 1 




Bahan bangunan di depan lokasi pembangunan gedung PONEK CV. Serba Mulia 
mendapatkan kesempatan untuk membangun gedung Pelayanan Obstetri Neonatal 
Emergens! Komprehensif (PONEK) Intensif di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. 
Pembangunan gedung yang bernilai Rp 549.520.000 ini akan berlangsung selama 120 
hari. Bangunan ini nantinya akan menjadi bagian dari pelayanan PONEK di rumah sakit, 
sehingga penanganan masalah ibu hamil, ibu bersalin serta bayi baru lahir betul-betui 
terintegrasi. Gedung ini dibangun diantara gedung Instalasi Gawat Darurat dan Gedung 
Manajemen yang berlantai dua. Jadi kalau ada pasien yang dioperasi secara mendadak, 
kemudian kondisinya kurang baik, bisa segera dimasukkan ke dalam ruang intensif ini. 



Sunset di Desa Gohong 

Tuesday, June 07, 201 1 




Foto sunset ini diambil di Desa Gohong, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang 
Pisau pada hari Jum'at, 3 Juni 2011 menjelang Magrib. 

KEGIATAN DONOR DARAH BERSAMA BANK 
MANDIRI I PMI Kabupaten Kapuas 

Wednesday, June 08, 2011 

KEGIATAN DONOR DARAH BERSAMA BANK MANDIRI | PMI Kabupaten Kapuas 
Semoga kegiatan ini dapat ditiru oleh berbagai instansi di lingkungan Kabupaten Kapuas 
dalam rangka memenuhi kebutuhan darah di Unit Transfusi Darah RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik tautan diatas. 



72 INFORMASI KAPUAS 



SDN 1 Pulau Telo 

Wednesday, June 08, 201 1 




Sekolah ini terletak di Jalan Durian No. 51, RT I, Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan 
Selat, di dekat Puskesmas Pembantu Pulau Telo dan Posyandu Bougenville. Sekolah ini 
sudah mengalami rehab dari bangunan yang tadinya terbuat dari kayu seluruhnya, 
sekarang sudah berbentuk bangunan semi permanen. Karena daerah ini cukup rendah, 
bila hujan cukup deras, masih banyak terdapat genangan air dihalaman sekolah. Di 
halaman sekolah terdapat lapangan bola volley yang sering digunakan oleh masyarakat 
setempat untuk bermain. 
telah terdaftar di 



IDAJODIKI 




SDN PULAU TELO 1 

30200109 



Dajak Sunday school group (girls) in Mandomai 

Wednesday, June 08, 201 1 




(With courtesy from mission 21) Foto diatas diambil oleli IVIr. Johann Georg Baier di 
IVIandomai, Kecamatan Kapuas Barat, taliun 1935. Yang menarik dari foto diatas adalali 



INFORMASI KAPUAS 



73 



pakaian dari anak-anak Dayak pada jaman dulu. Pakaiannya menyerupai kebaya yang 
banyak digunakan oleh orang-orang dari Jawa. Sehingga dalam kategori foto ini, pihak 
musium memasukkan tekstil sebagai salah satu topik dari foto ini. 

Bila ada yang ingin memesan atau mencetak gambar kuno diatas, dapat menghubungi: 
mission 21 evangeiisciies missionswerk base! Barbara Frey Naf Missionsstrasse 21, CH- 
4003 Basel Tel: +41 61 260 23 09; Fax: +41 61 260 22 68 eiViail: barbara.frey@mission- 
21 .org http://www.mission-21 .org/ http://www.bildungszentrum-21 .ch/ 

Piagam Adipura untuk Kapuas .:: 
Tribunkalteng.com | Kalteng News On... 

Wednesday, June 08, 201 1 

Piagam Adipura untuk Kapuas .:: Tribunkalteng.com | Kalteng News Online .:: 
Semoga prestasi ini dapat dipertahankan, sehingga Kapuas sebagai Kota AIR (Aman, 
Indah, Ramah) betul-betui dapat diwujudkan. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan klik 
judul diatas. 

Program Penanganan Kemiskinan di Kabupaten 
Kapuas 

Friday, June 10, 2011 

Banyak program penanganan kemiskinan yang tersebar di berbagai dinas dan badan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Misalnya di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Kapuas ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan 
kepada keluarga miskin untuk bersemangat untuk memeriksakan kehamilan pada 
petugas kesehatan, menyekolahkan anak usia sekolah, membawa balita ke posyandu. 
Selain itu juga ada program pembekalan kepada anak jalanan, sehingga mereka punya 
kemampuan untuk mandiri. 

Selain itu juga ada program Beras Miskin yang didistribusikan ke seluruh kelurahan dan 
desa di lingkungan Kabupaten Kapuas. Kendala Kapuas dalam distribusi beras miskin ini 
adalah tidak adanya dana distribusi beras dari kecamatan ke kelurahan atau desa. 
Akibatnya dana distribusi tersebut akhirnya dibebankan kepada harga beras. 

Dari bidang kesehatan sendiri, rumah sakit memiliki program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), 
Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Pelayana Operasi Katarak bagi keluarga tidak 
mampu. 

Dari Badan Amil Zakat sendiri, ada program pemberdayaan masyarakat miskin, 
walaupun sejauh ini masih belum maksimal dalam pengelolaannya. 

Mudah-mudahan berbagai program ini bila disinergikan akan dapat meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat kurang mampu dilingkungan Kabupaten Kapuas. 



74 INFORMASI KAPUAS 



Taman disamping rumah dinas ketua DPRD 

Friday, June 10, 2011 

Taman yang terletak di Jalan Patih Rumbih, Kuala Kapuas ini cukup mendapat apresiasi 
dari masyarakat, mengingat setiap sore cukup banyak masyarakat bersama keluarga 
menikmati taman ini. Di taman ini terdapat fasilitas tempat duduk yang cukup memadai, 
tempat bermain, kebun bunga, ada para pedagang yang menjual penganan ringan. 
Apalagi kalau di sore hari, matahari tidak terlalu terik menyinari taman ini, ha! ini menjadi 
tempat yang cukup ideal untuk bersantai di sore hari. 

YdMia: Sebuah Catatan 

Friday, June 10, 2011 

YdMia: Sebuah Catatan: "A. H. Klokke" 

Kisah yang patut dibaca tentang pengalaman seorang dokter Belanda yang pernah 
bertugas di RSUD Kuala Kapuas tahun 1950-an bersama seorang perawat bernama 
Desan Mia. Kisah yang patut dibaca oleh para petugas kesehatan dan pengamat 
kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik judul / tautan diatas. 

Satu Tahun INFORMASI KAPUAS 

Friday, June 10, 2011 

Pada tanggal 10 Juni 2010 yang lalu, blog dengan nama INFORMASI KAPUAS mulai 
dibuat. Blog ini dibuat pada mulanya sebagai upaya untuk memberikan informasi tentang 
Kabupaten Kapuas yang lebih rinci, dari berbagai aspeknya. 

Tulisan pertama, hanya mencantumkan 23 puskesmas yang terdapat di Kabupaten 
Kapuas. Setelah itu, selama 12 hari tidak ada tulisan. Tulisan pada tanggal 23 Juni 2010 
diilhami oleh telepon dari teman di Palang Merah Spanyol yang menanyakan apakah 
hotel-hotel di Kabupaten Kapuas memiliki situs, sehingga mereka bisa membandingkan 
hotel-hotel yang akan mereka tempati nantinya ketika berkunjung ke Kapuas. Setelah 
menerima telepon tersebut, muncul ide, mengapa tidak saya buat saja artikel tentang 
berbagai hotel di Kapuas, mulai dari fotonya sampai daftar harga dan fasilitas yang 
disediakannya. Akhirnya muncullah artikel yang berisi lima buah hotel di Kuala Kapuas. 



Sejak saat itu, dimulailah kegiatan meliput berbagai hal tentang Kapuas dengan 
menyajikan hal-hal sederhana yang meliputi foto obyek, alamat, kalau ada nomor telepon 
serta alamat situs atau emailnya. Sehingga apabila ada warga masyarakat yang 
memerlukan informasi tentang tempat tersebut bisa menghubunginya. 

Tentang perubahan alamat dari http://informasikapuas.blogspot.com menjadi 
http://www.kabupatenkapuas.info sebenarnya diilhami oleh penolakan dari situs resmi 
Pemda Kapuas untuk mencantumkan blog sebagai tautan dalam link mereka. Akhirnya 
admin memutuskan untuk membeli nama domain tersebut. 

Dalam rangka menarik lebih banyak pengunjung, admin mulai membuat halaman di 
Facebook, Twitter dan memasang ikian di beberapa tempat secara gratis. Sepanjang 



INFORMASI KAPUAS 75 



setahun lalu, penulis bereksperimen dengan berbagai macam gadget yang bisa dimuat di 
bilah kanan blogger. Ada yang dibongkar pasang dengan berbagai macam 
pertimbangan. Pada mulanya admin terobsesi untuk bisa memiliki peringkat yang tinggi 
di Google Page Rank, tapi rupanya dengan memasang ikian di Google Adword, dengan 
mudah INFORMASI KAPUAS bisa berada di peringkat pertama dengan kata kunci 
Kapuas. Tapi bila ikIan tidak ada peringkatnya turun menjadi 5 atau 6. Iklan di Facebook 
juga pernah dicoba, namun sayang hasilnya kurang maksimal. 

Untuk lebih meluaskan jangkauan, admin belajar untuk membuat buku menggunakan 
Blog2Print. Sampai sekarang sudah tiga buku yang diterbitkan di Scribd.com (Jilid 1, Jilid 
2 dan Jilid 3), Google Books (Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3) dan Internet Archive. Admin juga 
belajar menampilkan file-file dari Google Document dan Scribd.com ke blog. Kemudian 
belajar membuat INFORMASI KAPUAS Toolbar dengan menggunakan fasilitas yang 
disediakan oleh Alexa. 

Untuk menghemat penggunaan kuota di blogspot, admin meletakkan video di YouTube. 
Foto-foto biasa diletakkan di Panoramic. Sedangkan untuk foto-foto panorama diletakkan 
di Microsoft Photosynth. 

Selain promosi melalui udara, admin juga pernah mengupayakan promosi melalui media 
lain yaitu berupa gantungan kunci dengan logo dan tulisan INFORMASI KAPUAS 
beserta alamatnya. Pembuatan gantungan kunci ini difasilitas oleh Zoe Stempel. 

Mengingat sangat terbatasnya waktu yang dimiliki oleh admin, beberapa teman diundang 
untuk menjadi kontributor bagi blog ini, sehingga diharapkan jenis artikel yang 
ditampilkan lebih bervariasi. Sampai sekarang kontributor untuk blog ini sudah mencapai 
sepuluh orang. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang, kontributor dari 
kecamatan-kecamatan dapat bergabung, sehingga INFORMASI KAPUAS dapat memuat 
artikel yang berasal dari seluruh pelosok Kabupaten Kapuas dari hulu sampai ke hilir. 

SDIT Al-Amin mendapat bantuan gorong-gorong 

Friday, June 10, 2011 




Para pekerja sedang mempersiapkan pemasangan gorong-gorong Pada hari Jum'at, 10 
Juni 2011, para pekerja dai Dinas Pekerjaan Umum mulai memasang gorong-gorong di 
Jalan Barito Gg. XI dimana SDIT dan TKIT Al-Amin berada. Selama ini bila air 
pasangnya cukup tinggi, maka halaman sekolah akan terendam oleh air pasang tersebut, 
sehingga hal ini cukup menyulitkan bagi para orang tua yang mengantar dan menjemput 
anak-anak mereka. Air pasang ini juga membuat jalan pasir yang sudah disediakan oleh 
pemerintah menjadi terkikis dan membuat suatu parit di tengah jalan. Syukurlah tahun ini 
pengadaan gorong-gorong ini sudah bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. 



76 



INFORMASI KAPUAS 



BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN 
KAPUAS: BERAS "TALAWANG" UNGGULAN 
KA... 

Friday, June 10, 2011 

BINA USAHA PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS: BERAS "TALAWANG" UNGGULAN 
KAPUAS: "- Sent using Google Toolbar" 

Semoga beras ini mampu bersaing di pasaran lokal dan nasional mengingat harganya 
yang lebih mahal dibandingkan dengan beras dari Jawa. Untuk informasi lebih lanjut 
silahkan mengklik judul diatas. 

Bumi Perkemahan Saka Wira Kartika Kodim 
1011 /KLK 

Sunday, June 12,2011 















''-^r^iy-^ 








1 


i 


i 


1 


i 




HF^ 






VHI^I 


' '^J^'- „-' 


' ' '^ ■^■' . 




-: 





Bumi perkemahan ini terletak di Jalan Kalimantan, Keluraiian Selat Hilir, Kecamatan 
Selat, Kuala Kapuas. Lokasi ini pernah digunakan untuk perkemahan pramuka dan 
digunakan oleh beberapa organisasi lain untuk kegiatan outbond. Tapi karena makin 
tidak terawat, tempat ini sekarang hampir tidak berbentuk lagi, bahkan plang-nya pun 
sudah tidak terlihat lagi. Bila dikelola dengan baik, tempat ini bisa menjadi tempat 
alternatif bagi kegiatan perkemahan yang selama ini diselenggarakan di sanggar 
pramuka. Tentu sarana MCK juga perlu disediakan untuk memudahkan para pengguna 
bumi perkemahan ini. 

Instalasi Farmasi Kabupaten Kapuas 

Sunday, June 12,2011 



INFORMASI KAPUAS 



77 




Gedung ini terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan 
Selat, disamping Akademi Keperawatan Pemda Kapuas. Instalasi ini dipimpin oleh 
Bapak Jarlinton Lingga, S.Si, Apt. Teleponnya adalah 0513-21793. Instalasi ini 
menyimpan kebutuhan obat-obatan untuk seluruh puskesmas di lingkungan Kabupaten 
Kapuas. Setiap bulan puskesmas akan mengamprah obat-obatan ke instalasi ini dan 
kemudian mengambilnya. Kadang-kadang rumah sakit pun mengamprah obat-obatan 
program tertentu seperti obat untuk malaria dan tuberkulosis. 

Pada jaman dulu dimana angkutan darat masih sangat terbatas, banyak orang 
mengambil obat-obatan melalui pelabuhan rumah sakit lama, itulah sebabnya instalasi 
farmasi ini terletak dekat dengan tepi Sungai Kapuas. Sekarang, dengan semakin 
lancarnya jalan darat, puskesmas mengambil obat dengan menggunakan mobil 
Puskesmas Keliling. 

Pengumuman Leiang Pembangunan Paviliun 
RSUD 

Sunday, June 12, 2011 

Pengumuman-Lelang-Pavillyun 

Mudah-mudahan kegiatan leiang pembangunan ini dapat berjalan lancar, sehingga insya 
Allah pada tahun depan (2012) masyarakat Kabupaten Kapuas bisa menikmati fasilitas 
paviliun di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. 

Membantu Ibu Mengupas Bawang 

Sunday, June 12,2011 







^^B^^^ 




^F^V':*^: '-^SU 


li^"^ >^' ^ W"^^^ 




^ d^si^9^^^^B''' yi 


k 




^BS^IH^HhK 


1 mim 




:■£!: 



78 



INFORMASI KAPUAS 



Macam-macam yang dilakukan oleh anak-anak pada hari minggu ini, sebagian ada yang 
mengisi harinya mengikuti orang tua berlibur ke mall, berlibur ke tempat wisata, ikut 
mancing atau hanya bermain saja di rumah bersama adik atau kakak. Anak di Palingkau 
Baru ini memilih untuk membantu ibu mengupas kulit bawang di rumah. Sang ibu yang 
sudah seharian duduk sambil mengupas bawang, tentu sangat terbantu oleh anaknya 
yang turut membantu meringankan pekerjaannya. Tentu anak-anak kita dirumah bisa 
membantu pekerjaan rumah dengan hal-hal yang mereka sukai. 

Perlu Pembatasan Kecepatan di Jalan Kapuas - 
Palingkau 

Sunday, June 12, 2011 

Hari ini sepulang dari Palingkau Baru, menghadiri pernikahan teman, di Sei Tatas, 
Kecamatan Kapuas Murung, admin melihat seorang nenek tergeletak di tengah jalan 
dipangku oleh suaminya. Admin langsung memarkir mobil melihat sang nenek 
mengalami patah pada tulang keringnya dan luka berdarah di kepalanya. Ketika admin 
menawarkan untuk memanggilkan ambulance, keluarga korban mengatakan bahwa yang 
bersangkutan sudah meninggal dunia (lihat beritanya di Banjarmasin Post). 

Melihat patah yang dialami oleh sang nenek dan luka dikepalanya, serta adanya 
pecahan dari asesoris sepeda motor yang ada ditempat kejadian, admin dapat 
menyimpulkan bahwa kecepatan dari sepeda motor yang menabrak nenek ini cukup 
tinggi. 

Disepanjang jalan Kapuas - Palingkau yang sudah mulus ini, sudah biasa admin melihat 
kendaraan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, rata-rata dengan kecepatan SO- 
SO km / jam. Melihat kondisi demikian, dirasa perlu untuk membatasi kecepatan 
pengendara kendaraan bermotor terutama di tempat pemukiman. Apalagi pada beberapa 
titik terdapat sekolah dan banyak anak kecil yang menggunakan jalan tersebut. 

Bila selama ini kita sering mengkhawatirkan penyakit sebagai penyebab kematian, 
nampaknya mulai sekarang kita harus menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai sebuah 
penyebab kematian yang perlu mendapat perhatian. 

DONOR DARAH BERSAMA POLRES KAPUAS 
PMI Kabupaten Kapuas 

Sunday, June 12,2011 

DONOR DARAH BERSAMA POLRES KAPUAS | PMI Kabupaten Kapuas 

Salut untuk Bapak Polisi yang bersedia mendonorkan darahnya bagi kemanusiaan. 

Siapa lagi yang menyusul ? Untuk berita selengkapnya, silahkan klik judul diatas. 



INFORMASI KAPUAS 79 



Bekas Kebakaran di Palingkau Baru 

Sunday, June 12, 2011 

Lokasi kebakaran ini pernah dikunjungi oleh Bapak Wakil Bupati Kapuas satu hari 
setelah kebakaran terjadi. Ketika admin mengunjungi lokasi kebakaran ini, masyarakat 
bercerita bahwa saat ini baru dua rumaii yang memulai pembangunan kembali rumaii 
mereka yang terbakar. Mereka masih mengiiarapkan bantuan dari Pemerintah Daeraii 
Kabupaten Kapuas berupa baiian bangunan untuk membangun kembali rumah-rumah 
yang terbakar. Lokasi kebakaran ini sekarang sudah bersih, karena bahan bangunan 
yang masih dapat digunakan sudah diamankan. RT setempat menginformasikan bahwa 
usulan kepada pemerintah daerah sudah diajukan oleh Bapak Camat Kapuas Murung. 

Rev Zimmer travelling in a boat 

Sunday, June 12, 2011 




(With courtesy from mission 21) Catatan terjemahan: Komentar terhadap foto ini: Rev 
Zimmer dalam perjalanan di dalam kapal Omega bersama Damang Andjas dari Teluk 
Betung. Omega adalah kapal cina yang menjalani rute Banjarmasin ke Puruk Cahu. 
Perjalanan memerlukan waktu 6 hari. Hanya pada hari terakhir anda dapat melihat bukit 
pertama di pulau Borneo. Ketika anda naik kapal, anda mencari tempat untuk duduk, dan 
menggelar tikar purun anda. Diatas tikar ada matras tipis, dan diatasnya ada kelambu. 
Pada waktu siang hari anda menggulung matras anda, menggantung kelambu, dan 
membuat diri anda nyaman diatas tikar purun anda. Seringkali para penumpang duduk 
disekeliling anda, dan ada waktu untuk berbincang-bincang. Ini adalah kesempatan yang 
baik untuk penginjilan. 

*Rev = The Reverend = Pendeta 

Foto diatas diambil oleh Mr. Woldemar Zimmer tahun 1938. 

Bila ada yang ingin memesan atau mencetak gambar kuno diatas, dapat menghubungi: 
mission 21 evangelisches missionswerk basel Barbara Frey Naf Missionsstrasse 21, CH- 
4003 Basel Tel: +41 61 260 23 09; Fax: +41 61 260 22 68 eMail: barbara.frey@mission- 
21 .org http://www.mission-21 .org/ http://www.bildungszentrum-21.ch/ 



80 



INFORMASI KAPUAS 



Penerimaan Mahasiswa Baru Akper Pemda 
Kapuas 

Monday, June 13, 2011 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dimulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2011 
pukul 08.00-12.00 WIB. Persyaratan antara lain: 

• Lulus SMA/MA semua jurusan, 

• Sehat jasmani dan rohani, 

• Tinggi badan minimal 150 cm (wanita) dan 155 cm (pria), 

• Usia maksimal 25 th pada tgl 1 2 September 201 1 . 

Kelengkapan berkas saat mendaftar: 

1. Copy ijazah/STTB dan surat tanda lulus yg telah dilegalisir (llbr) serta menunjukkan 
yg aslinya. 

2. Pasfoto hitam putih terbaru (6 bin terakhir) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar, 
berkas dimasukkan dalam map warna merah. 

3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- 

4. Calon harus datang sendiri (tidak bisa diwakilkan). 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat di 0513-21734. 
Sumber: UNTARI HAJIRIN (Halaman Akper Pemda Kapuas di Facebook) 

14 Juni - Hari Donor Darah Sedunia 

Tuesday, June 14, 2011 



Share life 

Give blood 









'% 




WW 



\s=. 



V#-ld Blood Donor Day 

-^^More Blood More Life 14 JUNE 2011 



0n 



Berdasarkan informasi dari dr. Erny Indrawati, kepada Unit Transfusi Darah RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo, kebutuhan darah untuk tiga bulan terakhir adalah 638 kantong, 
jadi sekitar 215 kantong per bulan, hampir sekitar 7 kantong per hari. Menjelang Hari 
Donor Darah Sedunia, Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas sudah menjalin 
kerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Kapuas dan Polres Kapuas untuk melakukan 
kegiatan donor darah di instansi mereka masing-masing. Kegiatan seperti ini dapat 
membantu kebutuhan darah di rumah sakit dan mengurangi kegiatan percaloan darah. 



INFORMASI KAPUAS 



81 



Kegiatan Hari Donor Darah Sedunia ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

• Memberikan kerangka global untuk merayakan dan berterima kasih kepada orang- 
orang yang mendonorkan darahnya secara sukarela, untuk alasan membantu orang 
lain dan tanpa imbalan materi. 

• mempromosikan dan mendukung terbentuknya program donor darah nasional yang 
efektif dan menghilangkan ketergantung pada donor pengganti dan donor yang 
dibayar. 

• Mempromosikan dan mendukung kegiatan nasional untuk merayakan dan 
mempromosikan donor darah sukarela dengan jalan: 

• Mendorong donor sukarela untuk mendonorkan darahnya secara rutin 

• Mendorong orang-orang baru untuk mendonorkan darahnya tanpa bayaran 

• Mempromosikan perilaku resiko rendah sehingga darah mereka aman untuk 
didonorkan 

• Membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas untuk mendonorkan darahnya 
secara teratur sepanjang tahun dalam rangka mempertahankan kebutuhan darah 
untuk semua pasien yang membutuhkan transfusi. 

Sumber: World Health Organization 

Yayasan Islam Al Amin Kapuas: MANASIK HAJI 
KECILTKITAL-AMIN 

Tuesday, June 14, 2011 

Yayasan Islam Al Amin Kapuas: MANASIK HAJI KECIL TKIT AL-AMIN 
Semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi menumbuhkan semangat untuk menunaikan 
rukun Islam kelima kelak ketika dewasa. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik judul 
atau tautan diatas. 

Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Gemar Halal) 

Tuesday, June 14, 2011 

Sudah dua minggu ini kita melihat spanduk Gemar Halal (Gerakan Masyarakat Sadar 
Halah) terpampang di depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dan di 
depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat. Gerakan ini digagas oleh pihak 
Kementerian Agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk-produk 
halal. Hal ini dipertegas oleh kunjungan dari Kepala Sub Direktorat Produk Halal Dirjen 
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Rl, Muchtar Ali ke Palangka Raya 
pada 22 Mei 2011 yang lalu. Untuk memudahkan masyarakat melakukan sertifikasi 
produk halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUl sudah 
membuka cabang di Palangka Raya dengan alamat sebagai berikut: 



LPPOM MUl Kalimantan Tengah 
Kompleks Masjid Darussalam 
Jl. G. Obos 
Palangka Raya 73312 
Telepon: 0536-3308383, 3226849 
Fax: 0536-3220982 



82 INFORMASI KAPUAS 



LPPOM MUl menyediakan alamat di internet bagi masyarakat yang ingin mengetahui 
segala sesuatu tentang produk halal : http://www.halalmui.org/. 

Sumber: LPPOM MUl 

The Smoker's Body (5) 

Tuesday, June 14, 2011 

11. Jari berubah warna. Tar dalam asap rokok terkumpul di jari dan kuku, membuat 
warnanya menjadi coklat-kekuningan. 

12. Kanker leher rahim dan keguguran. Disamping peningkatan resiko kanker leher 
rahim, merokok dapat menyebabkan masalah kesuburan bagi wanita dan menyulitkan 
kehamilan dan kelahiran anak. Merokok selama kehamilan meningkatkan resiko bayi 
berat lahir rendah dan masalah kesehatan pada masa yang akan datang. Keguguran 
terjadi dua sampai tiga kali lebih sering pada perokok, karena lahir mati kekurangan 
oksigen pada janin dan ketidaknormalan plasenta yang dirangsang oleh karbon 
monoksida dan nikotin dalam asap rokok. Sindrom kematian bayi mendadak juga 
berhubungan dengan merokok. Sebagai tambahan, merokok dapat merendahkan kadar 
estrogen yang menyebabkan menopause lebih dini. 

13. Cacat sperma. Merokok dapat membuat sperma cacat dan merusak DNA-nya, yang 
dapat menyebabkan keguguran atau cacat lahir. Beberapa penelitian telah menemukan 
bahwa laki-laki yang merokok memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi ayah dari seorang 
anak yang menderita kanker. Merokok juga mengurangi jumlah sperma dan mengurangi 
aliran darah ke penis, yang dapat menyebabkan impoten. Kemandulan lebih sering 
terjadi diantara perokok. 

14. Penyakit Buerger. Penyakit Buerger, juga dikenal sebagai tromboangitis obliterans, 
adalah peradangan arteri, dan saraf pada tungkai, yang pada prinsipnya, menyebabkan 
pembatasan aliran darah. Bila tidak diobati, penyakit Buerger dapat mengarah ke 
gangren (kematian jaringan tubuh) dan amputasi dari daerah yang terkenal. 
Sumber: The Smoker's Body 

PENGIRIMAN KONTINGEN JUMBARA PMI 
KAB.KAPUAS TERKENDALA BIAYA I PMI ... 



Wednesday, June 15, 2011 

PENGIRIMAN KONTINGEN JUMBARA PMI KAB.KAPUAS TERKENDALA BIAYA | PMI 
Kabupaten Kapuas 

Semoga ada donatur yang terketuk hatinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini. 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul atau tautan diatas. 

Kapuas mendapatkan 5 dokter PTT baru 

Wednesday, June 15, 2011 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepada Bidang Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Raison, SKM, ada lima dokter Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di: 



INFORMASI KAPUAS 83 



1. RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 

2. Puskesmas Selat 

3. Puskesmas Barimba 

4. Puskesmas Palangkau 

5. Puskesmas Sei Hanyo 

Para dokter ini akan bertugas di tempat-tempat tersebut selama satu tahun. Semoga 
Pemerintah Daerah dapat mengupayakan agar para dokter PTT tersebut juga 
mendapatkan tunjangan daerah sehingga ketersediaan dokter di Kabupaten Kapuas 
dapat terpenuhi. 

Pemkab Kapuas Tetapkan Dua Desa Wisata .:: 
Tribunkalteng.com | Kalt... 

Wednesday, June 15, 2011 

Pemkab Kapuas Tetapkan Dua Desa Wisata .:: Tribunkalteng.com | Kalteng News Online 

Semoga dengan ditetapkannya Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat dan 
Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang sebagai Desa Wisata, kegiatan pariwisata 
di Kapuas akan makin maju. Beberapa foto di Desa Tarung Manuah dapat dilihat di 
Panoramic. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik pada judul atau tautan diatas. 



"Stop the Indonesia-Australia REDD+ project" 
redd-monitor.org 



Friday, June 17, 2011 



"Stop the Indonesia-Australia REDD+ project" | redd-monitor.org: 
Toolbar" 



Sent using Google 



Para tokoh masyarakat di Kecamatan Mantangai membuat surat pernyataan yang 
meminta kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan Program 
REDD dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola gambut melalui 
penanaman, rehabilitas, pemeliharaan sungai, tatas kebun-kebun, hutan-hutan adat 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari solusi krisis ikiim bumi (diluar mekanisme 
REDD). Untuk informasi selengkapnya silahkan mengklik judul atau tautan diatas. 

Kantor Notaris - PRAT - Khantsafikni, SH, MH 

Friday, June 17, 2011 



^^g^\.^^^ 


^^^r" 




^^^m^^^t^'^ 




mmsmn m:^^m 



84 



INFORMASI KAPUAS 



Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ini terletak di Jalan Kruing No. 
44, Kuala Kapuas 73514. Kantor ini berada dibawah pimpinan Bapak Khantsafikni, SH, 
MH. Teleponnya adalah (0513) 24703. 

Lokasi pembangunan paviliun RS sudah bersih 

Friday, June 17, 2011 




Pelelangan paviliun rumah sakit sedang berlangsung. Lokasi pembangunan paviliun 
yang terletak di bekas gedung Sub Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas sudah 
dibersihkan, bangunan yang ada di situ sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan dalam 
waktu beberapa minggu kedepan kita sudah bisa melihat proses pembangunan akan 
dimulai. 

Instalasi Pengolahan Air Minum - Update 

Friday, June 17, 2011 




Kalau kita melihat foto diatas, maka kita akan teringat dengan instalasi pengolahan air 
minum PDAM yang berada di Jalan Mahakam. Instalasi diatas berada di Jalan Pemuda, 
diperbatasan diantara Keluraha Selat Hulu dan Desa Teluk Palinget. Proses 
pemasangan pipa dari Palingkau ke instalasi dan ke Kuala Kapuas masih berlangsung 
sampai sekarang. Semoga proyek ini dapat berjalan dengan lancar. 

Kebakaran di Asrama Putri Ponpes Al-Amin 
Kapuas 

Friday, June 17, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



85 




Atap asrama putri yang terbakar {With courtesy from Sugeng Sukriyanto, Ponpes Al- 
Amin) Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 03.30 - 04.00 WIB (Jum'at, 17 Juni 2011) di 
Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Amin, Jalan Pemuda Km. 20, Desa Anjir Palambang, 
Kecamatan Pulau Petak. Menurut keterangan dari Bapak Sugeng Sukriyanto dan Bapak 
Agus, kebakaran ini terjadi diduga akibat obat nyamuk bakar yang mengenai kasur yang 
mengakibatkan kebakaran. Santriwati yang ada di tempat tersebut sebagian sedang 
mengerjakan shalat malam (qiyamul lail) di langgar pondok pesantren. Sedangkan santri 
yang tinggal di asrama tersebut baru terbangun ketika api sudah membakar atap 
asrama. 

Syukurnya kebakaran ini tidak memakan korban. Kerugian harta benda yang dilaporkan 
ke Polsek Pulau Petak sekitar Rp 8 juta yang meliputi kerusakan bangunan dan atap 
ponpes. Para santriwati untuk sementara diungsikan ke gedung perpustakaan dan rumah 
warga di samping asrama. Bagi pembaca yang ingin menyumbang secara langsung 
dapat mengirimkan dana ke: 

BRI Cabang Kuala Kapuas 

No Rek: 0180-01-009343-50-0 

a.n : Ponpes Al Amin Kuala KapuasBank Mandiri Cabang Kuala Kapuas 

No. Rek: 159-00-0048484-9 

a.n. Pondok Pesantren Al-Amin 

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di 
TPAAI-lnayah 

Friday, June 17, 2011 

( With courtesy from Adi Purnomo) 

Dalam rangka mengambil hikmah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, TPAAI-lnayah yang 
terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean Gg. X, Kelurah Selat Hilir, Kecamatan Selat, 
menyelenggarakan Peringatan Isra' Mi'raj yang bertempat di Majelis Ta'lim Al-lnayah. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jum'at, 17 Juni 2011. Kegiatan ini diisi dengan 
penyampaian uraian hikmah Isra' dan Mi'raj yang disampaikan oleh Bapak Jum'atil Fajar, 
dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan antara pengurus TPA denga para orang tua 
santri. 

Dalam uraian hikmah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut dihimbau bagi para 
orang tua untuk senantiasa mengajak anaknya untuk melaksanakan shalat berjama'ah di 



86 INFORMASI KAPUAS 



Masjid. Bila orang tua senantiasa mengajak anak shalat berjama'ah di masjid sejak usia 
7-10 tahun, maka dia sudah membiasakan anaknya untuk ke masjid sebanyak lebih 
dari 5.000 kali. Tentu dengan seringnya orang tua mengajak anak ke masjid, maka 
diharapkan kelak sang anak akan terbiasa melaksanakan siiaiat berjama'aii tersebut di 
masjid/langgar. Selain itu para orang tua juga diajak untuk membangunkan suami atau 
istrinya untuk melaksanakan shalat malam secara berjama'ah, sehingga keharmonisan 
hubungan suami istri akan makin terjaga. 

Yayasan Islam Al-Amin berganti nama 

Saturday, June 18, 2011 




Dari kiri ke kanan: Hj. Nor Awalia, S.TP, dr. Jum'atil Fajar, MHIthSc, H. Zulfiqar Aly 
Akbar, SE.MM, H. Suriani Jiddy, Lc Pada hari Rabu, 15 Juni 2011 merupakan hari yang 
bersejarah bagi Yayasan Islam Al-Amin mengingat pada hari ini para pembina yayasan 
yaitu H. Suriani Jiddy, Lc (Ketua Pembina), dr. Jum'atil Fajar, MHIthSc (Sekretaris 
Pembina) dan H. Zulfiqar Aly Akbar, SE, MM (Anggota Pembina) melakukan 
penandatanganan akte yayasan yang baru yaitu Yayasan Islam Al-Amin Kapuas (ada 
penambahan kata Kapuas). Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan organisasi yayasan 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 

Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Notaris Khantsafikni, SH, MH, Jalan Kruing, 
Kuala Kapuas. Prosesi ini juga dihadiri oleh ketua yayasan yaitu Hj. Nor Awalia, S.TP 
bersama dengan suami, H. Somad. 

Hosting Gratis | Kapuas Media Networks 

Saturday, June 18, 2011 

Hosting Gratis | Kapuas Media Networks 

Kapuas Media Network menyediakan fasilitas hosting gratis bagi para blogger, pelajar, 
sekolah, komunitas dan organisasi non profit. Banyak fitur yang disediakan seperti 
Joomla, WordPress, Drupal dan Iain-Iain. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul 
atau tautan diatas. 



INFORMASI KAPUAS 



87 



Tiga video favorit di YouTube koleksi 
INFORMASI KAPUAS 

Saturday, June 18, 2011 

Dari 172 video di YouTube yang dikelola oieii INFORMASI KAPUAS, ternyata yang 
paling diminati adalah video Seminar Motivasi Diri oleh Ippho Santosa di Kabupaten 
Kapuas. Video ini sudah dilihat sebanyak 4.408 kali. Hal ini menunjukkan bahwa 
masalah motivasi merupakan masalah yang sangat penting bagi sebagian besar 
masyarakat pengguna internet. Video dengan durasi 1 jam 44 menit ini diunggah pada 
tanggal 25 Januari 2011. 

Video yang menempati urutan kedua adalah Pembuat Pelet (Pal<an ll<an Patin). Video 
yang diunggah pada tanggal 28 November 2010 ini telah dilihat sebanyak 1.647 kali. 
Selidik punya selidik rupanya di Kabupaten Kapuas sudah dilakukan pembagian mesin 
pembuat pakan ikan bagi para pembudi daya ikan, dan rupanya video ini menjadi salah 
satu alternatif mereka dalam mendapatkan informasi tentang cara pembuatan pakan ikan 
patin. Tulisan dengan judul Pembuat Pal<an ll<an Patin dari Murung Kramat hampir selalu 
menempati urutan teratas dalam Entri Populerdi INFORMASI KAPUAS. 

Urutan ketiga ditempati oleh video dengan judul Sarang Walet di Kabupaten Kapuas. 
Video yang menampilkan tiga sarang walet yang berhasil di Kuala Kapuas, telah dilihat 
sebanyak 1.315 kali. Video ini diunggah pada tanggal 21 November 2010. Hal ini 
menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melakukan investasi dalam bidang walet. 
Hal ini terbukti dengan terus berlangsungnya pembangunan sarang walet di sekitar Kuala 
Kapuas. 

Kunjungan Jama'ah dari India ke Kuala Kapuas 

Sunday, June 19, 2011 

Jama'ah Tabligh dari India sebanyak 7 orang, berkunjung ke Kuala Kapuas, tepatnya di 
Masjid Riyadhul Jannah, Jalan K.S. Tubun, Kuala Kapuas. Kunjungan ini akan dilakukan 
selama tiga hari dalam rangka 4 bulan perjalanan dakwah mereka ke seluruh dunia. 
Mereka sudah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah, seperti 
ke Buntok, Puruk Cahu dan Iain-Iain. Kegiatan tiga hari di Kuala Kapuas dimulai pada 
hari Sabtu - Senin, 18-20 Juni 2011. 

Dalam kunjungan ini mereka mengajak para jama'ah di sekitar masjid untuk 
melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Tadi malam, salah satu anggota rombongan, 
Muhammad Arif, menyempatkan diri untuk berkunjung ke Langgar Al-lnayah. Admin 
diminta untuk menjadi penterjemah ketika beliau menyampaikan "bayan" (penjelasan 
tentang agama) kepada para jama'ah shalat Isya. Dalam bayan tersebut, beliau 
mengajak para jama'ah untuk memperbaiki iman kepada Allah SWT, meneladani 
kehidupan Rasulullah dan berusaha untuk meningkatkan amal dalam mempersiapkan 
diri untuk kehidupan akhirat. Beliau juga mengajak para jama'ah untuk ikut serta dalam 
da'wah kepada manusia, sehingga kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar dapat terlaksana 
dalam kehidupan masyarakat. 

Muhammad Arif ini baru pertama kali melakukan perjalanan da'wah keluar negeri. Dia 
sudah menjalani 2 bulan dari 4 bulan yang direncanakan dalam melaksanakan kegiatan 



88 INFORMASI KAPUAS 



dakwah ini. Mengingat hanya beliau saja yang bisa berbahasa Inggris, maka rombongan 
ini didampingi oleh salah seorang anggota Jama'ah yang berasal dari Medan yang bisa 
menterjemahkan ucapannya. 

Paham Islam Liberal 

Sunday, June 19, 2011 

Oleh: Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

• ■ Diantara paham yang diusung Islam Liberal adalah pluralism dan sekularisme 

• ■ Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama 
adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu 
setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang 
benar sedang agama yang lain salah 

Kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan yang lain adalah yang batil, 
tetapi tidak dengan mencaci mereka. Setiap pemeluk agama harus seperti itu, mereka 
harus yakin bahwa agama mereka adalah benar dan yang lain salah. Kita katakana 
bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang lain batil, tapi saya tidak 
menghina yang lain, tidak mencaci maki yang lain. 

■ Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup 
dan berdampingan di surge. 

• ■ Liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan 
menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama 
yang sesuai dengan akal pikiran semata. 

Ketika orang menggunakan akal semata untuk memahami Qur'an dan Sunnah, disinilah 
letak kesesatan, penyimpangan. Manhaj/metode ahlussunnah wal jama'ah dalam 
mengambil dan menggunakan dalil adalah menggunakan dalil baik itu al-Qur'an maupun 
hadits dan mengembalikan pemahamannya pada pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'it 
tabi'in. inilah manhaj yang benar dalam menggunakan dalil, tidak semata-mata 
menggunakan pemikirannya sendiri. Ketika menggunakan akan dan pikirannya sendiri, 
kesesatan sering terjadi. Mu'tazilah dan gerakan sesat lainnya juga lebih mengutamakan 
akal. 
Sejarah Munculnya Islam Liberal 

• ■ Islam Liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18 di kala 
kerajaan Turki Usmani (Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal) tengah berada 
diambang keruntuhan. 

• ■ Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian, 
kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. 

• ■ Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syah Waliullah 
(India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat 
sesuai dengan kebutuhan penduduknya. 

• ■ Hal ini juga terjadi di kalangan Syi'ah. Aqa Muhammad Bibbihani (Iran, 1790) mulai 
berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar. 

Pada masa itu memang terjadi kejumudan dikalangan umat Islam. Waktu itu pintu ijtihad 
tertutup sampai hari kiamat dan tak seorang pun boleh membukanya. Aqa mengatakan 
bahwa ijtihad boleh dilakukan oleh siapapun. Kita katakan bahwa ijtihad itu tidak boleh 
dilakukan oleh sembarang orang. Ijtihad adalah setiap upaya yang mengambil 
kesimpulan hukum dari Qur'an dan Hadits. Tidak ada yang mampu mengambil 



INFORMASI KAPUAS 89 



kesimpulan hukum selain para ulama. Orang yang tidak memiliki kemampuan tidak boleh 
berijtihad. Orang yang ingin berijtihad harus mengerti Qur'an, Sunnah, Bahasa Arab, 
Fiqh dan Iain-Iain. Ada orang yang berani berijtihad dalam hal-hal yang sudah jelas nash- 
nya. Contohnya: Qur'an sudah menyatakan bahwa kawin antar agama tidak dibenarkan. 
Muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non Muslim. Kaum liberal membolehkannya. 
Para ulama sepakat untuk tidak membolehkannya. Hal tersebut bukan wilayah ijtihad. 
Dengan alasan ijtihad mereka (kaum liberal) membolehkannya. 

• ■ Di India muncul Sir Sayyid Ahmad Khan yang membujuk kaum Muslimin agar 
mengambil kebijakan bekerjasama dengan Inggris. 

• ■ Di Mesir muncul Qasim Amin (1865-1908) kaki tangan Eropa dan pelopor 
emansipasi wanita, penulis buku Tahrir al Mar'ah (Pembebasan Wanita) 

• ■ Shalat Jum'at ala kaum feminis dan liberalis New York 18 Maret 2005 

o Aminah Wadud menjadi imam shalat Jum'at o Aminah Wadud juga menjadi khatib o 

Adzan dikumandangkan oleh seorang wanita bernama Sueyhia Al Attar, dan tidak 

memakai jilbab o Ketika shalat berlangsung, jama'ah laki-laki dan perempuan sejajar 

dalam satu shaf. o Diantara jama'ah perempuan ada yang tidak memakai jilbab. o 

Pelaksanaan shalat Jum'at dilaksanakan di Gereka Katedral Saint John The Divine 

Diskusi: 

Khawarij, kesalahan utama adalah mengkafirkan orang berdosa besar. Mereka juga 

mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah SWT. 

Orang yang minum khamr melakukan dosa besar. Selama dia tidak menghalalkan dosa 

besar tersebut dia tidak kafir. Pelaku dosa besar tersebut fasik. Jenazahnya tetap 

diperlakukan sebagai seorang muslim. Tidak ada muslim yang tidak berdosa sesuai 

dengan masing-masing tingkatan yang dilakukan. 

Dosa meninggalkan shalat lebih besar daripada melakukan judi, zinah, minum khamr, 

membunuh. Diantara hadits-nya: batas pemisah antara muslim dan non muslim adalah 

shalat, barangsiapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Nabi tidak pernah 

mengatakan ini kepada mereka yang berjudi, zinah dan minum khamr. 

Ayat berbunyi: barangsiapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka mereka 

adalah orang kafir, diartikan oleh ulama: kalau penguasa tidak berhukum dengan hukum 

Allah, tapi masih mengakui hukum Islam, maka dia adalah orang fasik. 

Salah satu yang membatalkan keislaman seseorang adalah mengakui bahwa hukum 

manusia lebih baik daripada hukum Allah. 

Para ulama sepakat bahwa menjenguk non muslim yang sakit boleh. Adapun yang 

meninggal dunia para ulama berbeda pendapat dengan tidak boleh mendo'akan. 

Memaknai Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 

Monday, June 20, 2011 

Oleh: H. Amanto Surya Langka, Lc* 



Bulan ini adalah bulan Rajab, dimana terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peringatan 

ini kita berharap acara ini bisa dimaksimalkan dalam rangka mengambil hikmah bagi 

umat Islam. Hikmah yang paling besar adalah penguatan dari sisi ibadah yaitu shalat itu 

sendiri yang posisinya sangat dominan dalam agama kita. 

Sejauh mana efektivitas acara peringatan ini bergantung pada sejauh mana kegiatan ini 

dapat meningkatkan semangat kita dalam melaksanakan shalat. Inti dari Isra' dan Mi'raj 

adalah kita terinspirasi untuk rajin beribadah. 

Kira-kira berapa biaya kita habis untuk acara ini. Kalau masjid ini besar, berarti biayanya 



90 INFORMASI KAPUAS 



besar. Di Palangka saja lebih dari 100 titik pelaksanaan Isra' Mi'raj, baik di masjid, 
langgar, maupun instansi. Taruhlah kita menghabiskan dana Rp 5 juta. Dikali 100 titik 
maka biaya yang dihabiskan sekitar 500 juta. Apakah dana yang kita keluarkan, 
semangat kita dalam melaksanakan acara sampai jam 10 malam, apakah ada 
peningkatan yang signifikan dalam menambah jumlah jama'ah yang hadir dalam shalat. 
Kesuksesan ceramah dan keberhasilan panitia untuk menghadirkan peserta dalam 
peringatan ini adalah berapa banyak yang hadir dalam shalat subuh besok pagi. Kalau 
kita tidak memiliki tujuan tersebut, maka kita hanya melaksanakan rutinitas belaka. 
Masing-masing mesjid dalam memperingati Isra' dan Mi'raj biasanya memiliki tema-tema 
yang hebat, tapi apakah itu bisa diwujudkan. Bila tidak, maka peringatan tersebut hanya 
merupakan rutinitas. Inilah kondisi kita, dimana kita beragama hanya sekedar rutinitas 
atau menjatuhkan beban, harus Maulid atau harus Isra' Mi'raj. Biaya yang dikeluarkan 
tidak sedikit. 

Bila dikaitkan dengan rencana Pemko Palangka Raya untuk membangun Masjid 
Kecubung. Kalau sepuluh kabupaten mau menyumbangkan dana Isra' Mi'raj mereka 
maka akan terkumpul dana sebanyak 5 milyar. Kalau kita mengurangi kemeriahan acara 
tanpa mengurangi maknanya dan menyumbangkan dananya ke tempat-tempat yang 
membutuhkan, maka kita sebenarnya sudah melakukan peringatan tersebut. 

Ceramah tidak akan bisa mengubah pendengar, masalah apakah dilaksanakan atau 
tidak, maka itu tergantung kepada pendengar, apakah mereka mau mengubah diri 
mereka sendiri (13: 11). Kita memberi nuansa yang berbeda dalam setiap peringatan 
yang dilakukan. 

*Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Kalimantan Tengah. 

Parade Syair Maulid Ke-7 Tahun 201 1 

Monday, June 20, 2011 




Kegiatan dengan lingkup Kalimantan Tengah ini akan dilaksanakan di Kuala Kapuas. 
Adapun jadual kegiatannya adalah sebagai berikut: 

• Pendaftaran : 1 1 Juni - 9 Juli 201 1 

• Technical Meeting : 9 Juli 201 1 

• Pelaksanaan Parade : 17 - 23 Juli 2011 



INFORMASI KAPUAS 91 



Kegiatan ini dikoordinasi oleh Organisasi Budaya dan Seni Islami (Obsesi). 



Monalisa Tailor 



Monday, June 20, 2011 




Nama penjahitnya adalah Bapak Iwan Suyanto. Meskipun namanya berbau nama Jawa, 
tapi beliau asli orang Kalua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Lokasi penjahi ini 
terletak di Jalan Melati No. 27 RT 03, di dekat perempatan Jalan Melati dan Jalan 
Anggrek, Kuala Kapuas (dekat Masjid Al-lkhlas). Buka mulai dari jam 07.00 - 16.00 WIB. 
Pak Iwan dapat dihubungi pada nomor 085248296886. Penjahit ini melayani jahitan 
untuk pria dan wanita. 

Agen Pupuk Organik Bio-EXTRIM, ORGANOX 
dan HORMAX 

Tuesday, June 21, 2011 




92 



INFORMASI KAPUAS 



(With courtesy fromBangkit Tani) Penggunaan pupuk kimia sintetis khususnya Nitrogen 
(N), Phospat (P) dan Kalium (K) sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut Bapak 
Wayan Supadno (formulator Bio-EXTRIM dan HORMAX) tanaman tidak hanya 
membutuhkan NPKtapi mutlak membutuhkan 16 unsur makro dan mikro, fitohormon dan 
pestisida hayati/alami. Ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka tanah akan 
mengalami degradasi yang berdampak langsung pada produktivitas per satuan luas. 

Saat ini di Kabupaten Kapuas sudah ada distributor pupuk bio organik merk Bio-EXTRIIVI, 
ORGANOX dan HORIVIAX. Pupuk-pupuk ini sudah disediakan diberbagai toko pertanian 
di Kabupaten Kapuas. Bila anda berminat untuk menghubungi agennya, dapat 
menghubungi Bapak M. Husin, SKM (081349484710). 

Informasi lebih lanjut tentang pupuk organik ini dapat dilihat pada: 
http://www.bangkittani.com 

Perkembangan Pembangunan Masjid Agung Al 
Mukarram 

Tuesday, June 21, 2011 




Pembangunan Masjid Agung Al Mukarram yang terletak di tengah kota Kuala Kapuas 
terus berlangsung. Bagian kiblat masjid yang lama sudah dihancurkan untuk 
membangun masjid yang baru. Akibatnya pengurus masjid menambah tenda terpal di 
belakang masjid untuk mengakomodasi para jama'ah yang akan shalat di masjid 
tersebut. Proyek milyaran rupiah ini akan membangun sebuah masjid yang cukup 
megah. Semoga kelak kegiatannya juga sepadan dengan besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk pembangunannya. 

Comments 



hmsholichuddin 



June 21, 2011 



aminnn... 



INFORMASI KAPUAS 



93 



Kebersamaan Itu Indah 

Tuesday, June 21, 2011 

Oleh: Guru Parhani 

Kebersamaan itu indah. Membangun kebersamaan tidak mudah. Lebih sulit lagi untuk 
mempertahankan kebersamaan itu agar tetap ada sepanjang masa. Kebersamaan 
merupakan modal bagi kita. Oleh sebab itu sebuah kebersamaan yang sudah ada mari 
kita jaga dan kita pelihara bersama-sama agar dengan kebersamaan ini masyarakat 
lebih baik disegala bidang. 

Kehidupan kita ditengah masyarakat bila kita tidak mau bersama-sama, masyarakat 
tersebut tidak akan maju. Tetapi apabila kebersamaan itu ada dan dipelihara, akan 
terangkat kehidupan masyarakatnya. Tetapi bila sesuatu itu ringan, tidak akan berjalan. 
Walaupun berattapi kalau diangkat bersama-sama akan terangkat. Inilah kebersamaan. 
Kebersamaan ini penting kita jaga ditengah masyarakat kita agar masyarakat lebih baik. 
Kehidupan di tengah masyarakat diumpamakan lima jari. Kalau mau bekerjasama, maka 
akan terangkat. Kalau tidak mau bekerja sama tidak akan terangkat. 
Pertama: jari tengah (orang alabio bilang tunjuk hantu), dimasyarakat adalah orang- 
orang tua kita yang harus kita muliakan, nasehatnya kita dengar, pak haji. Beruntung 
ditengah masyarakat ada orang tua, tidak ramai. Kalau masih banyak orang tua, bisa 
berbagi pengalaman. Orang tua banyak pengalaman karena umurnya panjang, mereka 
mengalami sendiri sejarah tersebut. Mereka harus kita muliakan. Sayidina AN hendak 
berangkat shalat Subuh, beliau sudah terlambat ke masjid, hendak berangkat shalat 
Subuh. Ditengah jalan bertemu orang tua yang sedang berjalan dengan tongkat. 
Sayidina AN tidak mau mendahului, meskipun orang tua itu orang Yahudi. Padahal beliau 
sudah terlambat untuk shalat berjama'ah. Ketika beliau masuk masjid, Nabi dan para 
sahabat sudah rukuk. 

Begitu kita sempat mendapatkan rukuk, maka kita masih mendapatkan raka'at pertama, 
meskipun tidak membaca Fatihah. 

Begitulah hormatnya Sayidina AN kepada orang tua. Letak jari tengah agak tinggi. Orang 
tua harus dimuliakan. Kalau kita berjalan, terkadang naik, mendatardan menurun. Kalau 
naik gunung, naikkan kepala, kalau mendatar, luruskan pandangan, kalau menurun, 
turunkan kepala kita. Ketika menghadapi orang tua, hormati mereka. Dikala sedang 
mendatar, luruskan pandangan. Dikala kita berhadapan dengan orang yang sebaya 
dengan kita, kita hargai. Ketika menurun, kita berhadapan dengan orang yang lebih 
muda dari kita, kita harus pandai menyayangi. Hormat kepada yang tua, menghargai 
yang sebaya dan saying kepada yang muda. 

Jari telunjulc: disini adalali para alim ulama kita. Guru Thalib, Pak Ramli, mereka ini orang 
yang sering memberikan petunjuk. Fatwa-fatwanya kita dengar, taati, kita sambut. Inilah 
para guru-guru kita. 

Jari manis: adalali anak-anak muda/remaja. Ini harapan kita. Mereka kelihatan manis, 
mereka menjadi harapan kita dimasa depan. Kalau anda ingin melihat keadaan bangsa 
kita pada masa depan, maka lihatlah remaja pada masa itu. Bila remaja hancur maka 
masa depan akan suram. Generasi tua akan diganti dengan dengan generasi muda. 
Tanamkan keimanan kepada pemuda, agar kelak dihari tua mereka menjadi orang tua 
yang beriman, berpengalaman dan bisa membina masyarakat. 

Jari kelingking: ini adalah anak-anak. Acara apapun kalau tidak ada anak-anak tidak 
ramai. Walaupun dia ingusan sekarang, bisa jadi presiden dia nanti. Mereka perlu diajak. 
Ibu jari: kaum wanita. Disamping, kelihatannya rendah, tapi memiliki peran yang besar. 
Dia ambil andil yang besar dalam kehidupan. Dalam acara ini kalau tidak ada wanita. 



94 INFORMASI KAPUAS 



tidak makan. Minum, mengangkat cangkir tanpa ibu jari tidak bisa. Tidak beristri, tidak 
ramai. Wanita menjadi penentu keberhasilan dalam masyarakat. Ibu yang dapat 
menjangkau semuanya. Pandai mengayomi. Kena rayuan wanita bisa luluh. Sebuah 
kebersamaan dalam masyarakat ini penting kita jaga baik-baik. Tanpa ada kebersamaan 
kita tidak akan maju dan tidak akan baik. Cita-cita tidak akan tercapai. Dalam rumah 
tangga kalau tidak ada kebersamaan akan kacau. 

Supaya kebersamaan bisa terjaga: 1. Kerjakanlah shalat berjama'ah, karena shalat 
jama'ah ini akan membentuk kebersamaan. Apabila masyarakat mau memakmurkan 
langgar/masjid, kebersamaan di masyarakat itu akan menyatukan hati-hati mereka. Bila 
hati disatukan Allah, tidak ada percekcokan dalam masyarakat. Kita harus melihat realita 
yang ada. Kita mayoritas, tapi mengapa yang banyak ini dianggap orang lemah. Kita 
banyak meninggalkan shalat jama'ah, sehingga hati-hati tidak disatukan oleh Allah SWT. 
Bila hati sudah disatukan, ini modal besar. Shalat jama'ah ini enak, imam yang lelah. 
Pahala shalat jama'ah adalah apa yang dilakukan oleh imam. Sering-sering berjama'ah 
membuat kita hapal bacaan shalat. Makmurkan masjid dengan melaksanakan shalat 
berjama'ah. 2. Silaturahim. Saling berkunjung. Nabi menyuruh silaturahim. Orang yang 
memutuskan silaturahim dimurkai Allah. Shalat jama'ah bisa membantu silaturahim. 
Rasulullah paling sibuk tapi beliau sempat mengunjungi para sahabatnya. Bila 
silaturahim dilaksanakan, perselisihan kecil akan hilang. Bila silaturahim, 
kesalahpahaman bisa dicarikan titik temunya, sehingga persilisihan akan hilang. 
Silaturahim harus mencari waktu yang tepat. 

3. Makan bersama. Makan bersama, keberkahan Allah akan turun. Makan bersama akan 
menjaga kebersamaan. Makan orang Arab dengan menggunakan piring besar. Dalam 
rumah tangga bila jarang makan bersama, anak-anak mudah bertengkar. Kalau siang 
tidak bisa makan bersama, usahakan malam hari. Disitu barakah akan turun. Rasulullah 
makan bersama Aisyah, sepiring berdua, minum segelas berdua, mandi berdua. Bila 
suami istri berantem, bila makan sepiring berdua, berantemnya berhenti. 
Ada tiga hal yang perlu dihindari: 1. Sifat hasad (dengki). Ini paling fatal dalam merusak 
kebersamaan. Dalam masyarakat bila ada yang hasad, dia akan jadi provokator. Orang 
hasad, tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Menari diatas penderitaan 
orang lain. Bila orang lain mendapatkan nikmat, kita diharapkan untuk ikut merasa 
gembira. 

2. Penyakit sombong (takabur). Karena orang yang sombong, keras kepala. Tidak mau 
menerima nasihat dari orang. Orang lain dianggap salah terus. Ingat apa yang Tuhan 
berikan kepada kita hanya titipan, hakikatnya bukan milik kita. 

Sifat tamak (serakaii/rakus), tidak mau berbagi. Tidak mau tahu dengan nasib 
penderitaan orang lain. Orang yang serakah, ganas daripada binatang. Manusia tamak 
rakus, aspal bisa dimakan. Semua ini Allah yang memberikan. Semua nikmat diatur oleh 
Allah SWT. 

Bangkit Dengan Kekayaan Mental - Andrie 
Wongso 

Wednesday, June 22, 201 1 

Pada hari Rabu, 22 Juni 2011, bertempat di Aula Pemda Kabupaten Kapuas, Andrie 
Wongso menyampaikan seminar motivasi kepada para pegawai negeri sipil. Beliau 
menyampaikan bahwa kemajuan suatu negara tidak bebergantung pada umur negara 
tersebut. India dan Mesir sudah berumur lebih dari 2000 tahun tetapi mereka tetap miskin 
sampai saat ini. Sebaliknya Singapura, Australia, Kanada dan Selandia baru berumur 
kurang dari 150 tahun tetapi saat ini dikelompokkan sebagai negara maju. 



INFORMASI KAPUAS 95 



Kemajuan suatu negara juga tidak dipengaruhi oleh sumber daya alam yang dimilikinya. 
Contohnya Jepang, wilayahnya tidak cukup untuk pertanian dan peternakan tapi mereka 
bisa menjadi negara maju. Begitupun dengan Swiss, sebuah negara kecil yang hanya 
11% daratannya yang bisa ditanami. Tapi dia bisa mengolah susu kualitas terbaik. Selain 
itu mereka juga merupakan negara pembuat coklat terbaik di dunia tanpa memiliki 
perkebunan coklat. 



Masalah kita adalah pada mentalitas. Kita miskin mental yang meliputi: malas, loyo, tidak 
disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, tidak 
bertanggung jawab, iri, dengki, tidak jujur, tidak percaya diri, tidak punya dedikasi, cepat 
puas diri, pesimis, apatis dan Iain-Iain. 

Orang-orang gagal yang berani menatap kegagalannya dengan kepala tegak, siap 
belajar dan berusaha, berusaha dan belajar lagi! Bangkit dan bangkit lagi adalah mereka 
yang telah siap menjadi dewasa dan sukses secara ututi (Andrie Wongso). 



Hidup adalati proses belajar dan berjuang tanpa batas (Andrie Wongso) 



Beliau menyampaikan bahwa sukses butuh: Keberanian, Komitmen, Perjuangan, 
Pengorbanan, Keuletan dan Kegigihan. 

Untuk bisa bangkit, kita harus: 

• berani memastikan target 

• berani mulai melangkah 

• berani memperjuangkan sampai sukses 

Sama seperti juara lomba lari gawang, agar kita bisa sukses dalam perjuangan, kita 
harus mampu dan berani melewati setiap penghalang yang menghadang. 
Kalau anda lunak terhadap diri anda, kehidupan akan keras terhadap anda. Tetapi kalau 
anda keras terhadap diri anda, kehidupan akan lunak terhadap anda. 
Semua itu harus dibingkai dengan kekuatan do'a. 
Situs resmi beliau adalah: AndrieWongso.com 



Comments 

- dohimlaman June 25, 201 1 

Bagus ada kegiatan-2 motivasi seperti ini yang dilakukan oleh pemda, malahan lebih 
bagus lagi untuk perbaikan mental agar tidak korupsi, terutama pada pengguna 
anggaran, PPK, Panitia lelang, kontraktor dan konsultan, dalam bidang pengadaan 
barang/jasa ini kelihatanya masih belum bersih dari mental koruptor. 



96 INFORMASI KAPUAS 



Dokter Keluarga di Kabupaten Kapuas 

Thursday, June 23, 2011 

Menurut keterangan dari Ibu Sukarsi, kepala ASKES CENTER Kabupaten Kapuas, saat 
ini di Kabupaten Kapuas ada tiga orang dokter yang bertugas sebagai Dokter Keluarga, 
mereka adalah: 

1. dr. Hj. Ani Handaningroem 

2. dr. H. Bawa Budi Raharja 

3. dr. Agus Waluyo 

Ketiga dokter tersebut berpraktek di Jalan Ahmad Yani, Kuala Kapuas. 
Para peserta ASKES diperbolehkan untuk memilih, apakah mereka ingin mendapatkan 
pelayanan di Puskesmas atau di dokter keluarga. Mereka pun juga bisa memilih dokter 
keluarga yang mereka inginkan. Saat ini dokter keluarga sudah bisa memberikan obat 
secara langsung kepada pasien, tanpa harus membawa resep ke apotek. 
Untuk obat-obat bagi penyakit kronik seperti obat untuk Penyakit Jantung, Tuberkulosis, 
Lepra dan Iain-Iain yang diresepkan untuk satu bulan, resepnya harus diverifikasi dulu di 
ASKES CENTER (di rumah sakit), setelah itu resep tersebut dibawa ke Apotik Kimia 
Farma yang bekerja sama dengan PT. ASKES dalam penyediaan obat-obat untuk 
penyakit kronik. 

Comments 

- Anonymous June 25, 201 1 

Untuk Dokter Bowo sepertinya sudah tidak terima pasien Askes lagi (pengalaman 

pribadi) .... disuruh ek Dokter Agus Waluyo sama beliau ... 



Maulid Habsyi Ar-Riyadh Nurul Iman 

Thursday, June 23, 2011 

Kelompok Maulid Habsyi ini dipimpin oleh Bapak Junaidi, S.Si.T. Beliau dapat dihubungi 
pada nomor Handphone 081349250366. Sekretariatnya adalah di Masjid Nurul Iman, 
Jalan Kapten Pierre Tendean Gg. VIM, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat. Ada 
beberapa pembaca syair dalam kelompok ini diantaranya adalah: 

• M. Yamani 

• Amran 

• Irsyaduddin 

Kelompok ini biasa mengisi berbagai kegiatan perayaan yang berlangsung ditengah 
masyarakat, baik itu Perayaan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan kegiatan-kegiatan lainnya. 
Kelompok ini dapat dihubungi pada nomor diatas. 



Memanfaatkan lahan tidur 

Friday, June 24, 2011 



INFORMASI KAPUAS 97 




Bila di Pulau Jawa orang-orang mengalami kesulitan masalah lahan, sehingga banyak 
yang memanfaatkan lahan tidur. Ternyata hal seperti itu tidak hanya dialami oleh orang- 
orang di Jawa. Di Kapuas pun banyak orang-orang yang tidak punya tanah yang cukup 
luas, sehingga sebagian masyarakat memanfaatkan lahan terbatas yang mereka miliki, 
sehingga dapat memberikan hasil yang lumayan. Lahan diatas terletak di belakang Dinas 
Pendidikan dan Dinas Perindagkop dan UMKM dan juga dibelakang taman makam 
pahlawan. Lahan ini ditanami dengan sayur mayur. Jadi kalau ingin berusaha, banyak 
yang bisa dilakukan. 



Nasehat yang tidak berbicara 

Friday, June 24, 2011 




Salah satu motivasi orang mengantarkan jenazah adalah untuk menghantarkan orang 
yang dikenal ke tempat pemakamannya yang terakhir. Selain itu, bagi seorang Muslim 
ganjarannya cukup besar berdasarkan hadits berikut ini: 



(Diriwayatkan dari Nafi') : Ibn Umar ra. Diberitahu bahwa Abu Hurairah berkata, 
"siapapun yang mengantar jenazah (ke tempat pemakaman) akan memperoleh pahala 
sebuah qirath". Ibn Umar berkata, "Abu Hurairah membicarakan pahala yang sangat 
besar". Aisyah menyokong hadits Abu Hurairah dan berkata, "aku pernah mendengar 
Rasulullah Saw mengatakan hal itu". Ibn Umar berkata, "kami kehilangan qirath yang 
sangat besar". (H.R. Bukhari) 



Selain itu tentu mengantarkan jenazah ini akan mengingatkan kita bahwa kelak kita akan 
menyusul mereka. Nasehat yang disampaikan di kuburan sebenarnya lebih ditujukan 
kepada yang mengantar jenazah bahwa mereka harus memperbaiki hubungan mereka 
dengan Allah, Rasul, Islam, kaum Muslimin dan Iain-Iain. Tentu yang utama adalah 
bahwa kita akan menyusul mereka. 



98 



INFORMASI KAPUAS 



Serabi Bantal 

Friday, June 24, 2011 




Ketika selesai menyolatkan jenazah tetangga di Langgar Al Inayah, admin tertarik 
dengan suatu pemandangan yaitu ada seorang ibu yang membawa tampah yang berisi 
serabi. Diatas kue serabi itu ditancapkan uang lima ratus rupiaii secara berdiri. Serabi 
tersebut dibagi-bagikan kepada para pengantar jenazaii. Seteiaii pemakaman selesai, 
admin bertanya kepada salah seorang keluarga jenazah, tentang serabi tersebut. Dia 
menjelaskan bahwa itu adalah kue serabi, dia mengistilahkannya Serabi Bantal. Kue 
serabi yang dimakan oleh para pengantar jenazah tersebut pahalanya akan menjadi 
bantal bagi jenazah yang dikuburkan. Bukan hanya itu, sang ibu menjelaskan bahwa 
kalau kita menyimpan uang lima ratus rupiah itu, maka akan memberikan berkah. 

LuckyNet-Kuala Kapuas-Kalteng: WARNET 
AMAN UNTUK ANAK-ANAK DI KUALA... 

Friday, June 24, 2011 

LuckyNet-Kuala Kapuas-Kalteng: WARNET AMAN UNTUK ANAK-ANAK DI KUALA 
KAPUAS KALIMANTAN TENGAH 

Sebuah upaya yang patut dicontoh dari seorang guru yang turut menciptakan suasana 
aman bagi anak-anak di Kuala Kapuas. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik judul 
atau tautan diatas. 

ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN 
KENAIKAN KELAS SMPN 1 SELAT 

Saturday, June 25, 2011 

Sabtu, 25 Juni 2011 SMPN 1 Selat Jl. RA. Kartini No. 102 73613 menyelenggarakan 
kegiatan Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w yang dirangkai dengan 
penyampaian laporan hasil belajar peserta didik (raport kenaikan kelas). Kegiatan yang 
diselenggarakan di halaman SMPN 1 Selat itu bertemakan "Dengan Peringatan Isra 
Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita Tingkatkan Kedisiplinan Sholat 5 Waktu dan 
Belajar". Dalam sambutannya Kepala Sekolah (EDY,SE) menyampaikan beberapa hal 
terkait penyelanggaraan pendidikan pada Tahun Pelajaran 2010/2011 diantaranya 
mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh SMPN 1 Selat dll, juga disampaian laporan 
pertanggungjawaban pengurus Kometi SMPN 1 Selat. Pada pengumuman kenaikan 
kelas disebutkan peraih prestasi terbaik secara umum, untuk kelas VII dan kelas VIM 



INFORMASI KAPUAS 99 



yakni juara I, II dan III, dimana pada tahun ini semua diraih oleh siswa kelas VILA dan 
Siswa VIII.A. Selamat untuk yang juara semoga bisa lebih meningkatkan berprestasinya 
di masa datang. untuk semua siswa yang naik kelas juga selamat dan yang belum 
berhasil jangan menyerah masa depan masih panjang menanti kalian. 



:^^ 


^iiSgSk^^M^g ^i^ltJEl 


^^^HVt ^^Hi ^ ^R f - ''^VK'~ £^s^^^.-: jjfJk. v^^^^l 



SMPN 1 Selat : Isra Mi'raj dan Kenaikan Kelas 




Penyampaian Penghargaan bagi yang berprestasi 

Jalan Sehat Dalam Rangka Hari Anti Narkoba 
Internasional 

Sunday, June 26, 2011 

Pada hari Minggu, 26 Juni 2011 bertempat di Bukit Ngalangkang diselenggarakan 
kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Anti Narkoba Internasional. 
Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kapuas dan anggota serta pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
bergerak dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika (P4GN) yaitu Badan Narkotika Kabupaten Kapuas, Gerakan Nasional 
Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (GEPENTA)dan Gerakan Nasional Anti Narkoba 
(GRANAT). 

Dalam sambutan dari Bupati Kapuas yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kapuas, 
Bapak Suraria Nahan, disampaikan berbagai upaya yang sudah dijalankan dalam 
menangani masalah narkoba di Kabupaten Kapuas, diantaranya adanya kerjasama lintas 
sektor dalam menegakkan hukum dalam masalah narkoba. Kegiatan yang telah 



100 



INFORMASI KAPUAS 



dilaksanakan oleh pengampu masalah narkoba adalah dengan melaksanakan berbagai 
penyuluhan tentang narkoba dikalangan para siswa sekolah menengah pertama dan 
menengah atas. Bagi para pejabat daerah sudah rutin dilakukan pemeriksaan urin untuk 
mendeteksi keberadaan narkoba dalam darah. 

Setelah sambutan dilaksanakan kegiatan Jalan Sehat dengan rute Bukit Ngalangkang - 
Jalan Anggrek - Jalan Melati - Jalan Teratai - Jalan DJ. Panjaitan - Jalan Seth Adji - 
Jalan Kartini - Bukit Ngalangkang. Sesampainya di tempat finish langsung dilanjutkan 
dengan penarikan undian. Hadiah yang disediakan dalam kegiatan jalan sehat adalah 
kipas angin, sepeda, TV berwarna dan kulkas. 

Warung Gado-gado di Pierre Tendean 

Sunday, June 26, 2011 

W 




Mama Rita sedang menyiapkan gado-gado Warung ini terletak di Jalan Kapten Pierre 
Tendean No. 41, tepatnya di Muara Gg. VA, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat. 
Warung ini dikelola oleh Mama Rita. Selain menjual gado-gado, warung ini juga 
menyediakan nasi kuning setiap paginya. Beliau menyiapkan masakan mulai jam 02.30 
WIB. Warung ini buka dari setelah shalat Subuh sampai pukul 16.00 WIB. Bagi yang 
suka dengan gado-gado, anda bisa menikmatinya dengan harga Rp 5.000 per porsi. 
Selain bisa dimakan di tempat, gado-gado ini juga bisa dibungkus untuk dimakan di 
rumah. 

Wajah Ceria Siswi Kelas VII A SMPN 1 Selat 

Sunday, June 26, 2011 




INFORMASI KAPUAS 



101 



Dari kiri ke kanan: Seivy Febriana, Yolanda Fransisca W, Fathimah, Petricia A.C.P, Ni 
Nyoman Widya Kusumawardani, Etika Indriastuty Budi, Dea Alfani, Fahrun Nurhaliza. Ini 
adalah suasana setelah penerimaan rapor siswa kelas VII dan VIM di SMPN 1 Selat, 
Kuala Kapuas. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Juni 2011. Seluruh siswa 
baik kelas VII dan VIM tidak ada yang tidak naik kelas. Namun komposisi kelas kembali 
diubah disesuaikan dengan prestasi yang diperoleh oleh para siswa selama satu tahu 
terakhir. 

Untuk tahun 2011 ini yang berhasil meraih tiga besar untuk kelas VII di SMPN 1 Selat 
adalah: 

1. Etika Indriastuty Budi 

2. Muhammad Danan 

3. Ni Nyoman Widya Kusumawardani 

Semoga para siswa-siswi yang lain juga bersemangat untuk meraih prestasi terbaik 
mereka sesuai dengan minat yang mereka miliki. 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS 
KALTENG: SABTU, 25 JUNI 201 1 PENERI... 

Sunday, June 26, 2011 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS KALTENG: SABTU, 25 JUNI 2011 
PENERIMAAN RAPOR SEMESTER GENAP 2010/2011 

Selamat kepada para siswa-siswi yang berprestasi dari SMPN 2 Selat, semoga prestasi 
ini dapat dipertahankan, dan rekan-rekan yang lain dapat terus bersemangat untuk 
meraih prestasi setinggi-tingginya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klikjudul atau 
tautan diatas. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 
Kecamatan Selat 

Sunday, June 26, 2011 






Kantor ini terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 31 A, Kuala Kapuas 73513, Kelurahan 
Selat Hilir, Kecamatan Selat. UPTD ini pernah memiliki kantor di SDN 7 Selat Hilir, di 
belakang BKD atau samping kantor Dinas PU yang lama. Setelah terbakar ini adalah 
bangunan terbaru yang dimiliki oleh UPTD ini. 



102 



INFORMASI KAPUAS 



HAYAT YANKES (MH): AYO LAKUKAN 
KEBAIKAN MELALUI SARANA INTERNET 

Sunday, June 26, 2011 

HAYAT YANKES (MH): AYO LAKUKAN KEBAIKAN MELALUI SARANA INTERNET 
Mari kita sambut ajakan dari Bapak Hayat untuk meramaikan internet dengan berbagai 
kebaikan. Semoga makin banyak yang bersemangat untuk mengisi dunia maya dengan 
hal-hal yang bermanfaat. Untuk melihat video Bapak Hayat, silahkan klik judul atau 
tautan diatas. 

Pembuatan Jalan RT VI Kelurahan Barimba - 
PNPM Mandiri 

Sunday, June 26, 2011 




Menentukan ketinggian siring (With courtesy from Trianter W. Saloh) Pada tanggal 20 
Juni 2011 yang lalu, warga di Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir mulai 
melakukan kerja bakti pembuatan jalan di RT VI. Menurut keterangan dari Bapak Trianter 
W. Saloh, pelaksana lapangan PNPM Mandiri, jalan yang dibuat menuju persawahan 
tersebut panjangnya 325 meter dengan lebar 2 meter. Kegiatan pembuatan jalan ini 
sudah berlangsung sejak hari Senin, 20 Juni 201 1 yang lalu dan sampai sekarang masih 
penumbukan siring dengan menggunakan kayu galam. Sesuai dengan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dibuat, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 90 hari 
kedepan. 

Kegiatan PNPM Mandiri yang sudah dan sedang berlangsung di Kelurahan Barimba 
adalah penyediaan Sarana Air Bersih yang lokasinya berada di samping kantor 
kelurahan, pembangunan gedung sekolah TK dan yang terakhir adalah pembuatan jalan 
diatas. 



INFORMASI KAPUAS 103 



Layani orang miskin dengan baik | RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo 

Monday, June 27, 2011 

Layani orang miskin dengan baik | RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
DR. Ribka Tjiptaning (ketua Komisi IX DPR-RI) bercerita tentang anaknya yang 
mengeluh ketika melayani orang miskin. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik pada 
judul atau tautan diatas. 

Inspirator Guest House 

Monday, June 27, 2011 




Bagi yang pernah melihat Guest House tentu tidak asing dengan foto diatas. Foto diatas 
adalah perumaiian bagi para guru yang mengajar di STM Mandomai, khususnya bagi 
mereka yang berasal dari Swiss. Bangunan diatas dibangun pada akiiirtahun 1990-an. 
Bangunan ini persis berada di depan dari STM Mandomai, Desa Saka Mangkahai, 
Kecamatan Kapuas Barat. Ada tiga bangunan yang memiliki bentuk yang serupa. Dari 
tiga bangunan tersebut, hanya tinggal dua bangunan yang layak iiuni. Bangunan yang 
terletak dibantaran sungai ini sangat unik, mengingat disainnya yang tidak biasa, bila 
dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain. 

C4t4t4n Ku: Catatan:Sekolah Anakku 

Tuesday, June 28, 2011 

C4t4t4n Ku: Catatan:Sekolah Anakku 

Profil SDN 5 Selat Hilir yang cukup baik yang diberikan oleh Pak Rahmadi, 
menggambarkan kesiapan sekolah ini menjadi wakil Kalteng dalam Lomba Sekolah 
Sehat Tahun 2011. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul atau tautan diatas. 



104 INFORMASI KAPUAS 



Peringatan Isra' Mi'raj 1432 H Langgar Darul 
Muhajirin 

Tuesday, June 28, 2011 




Pada tanggal 24 Juni 2011 atau bertepatan dengan 23 Rajab 1432 H dilaksanakan 
kegiatan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Langgar Darul Muhajirin Jl. 
Agathis No. 5 Kuala Kapuas. Kegiatan dimulai dengan pembacaan syair-syair maulid 
oleh Perkumpulan Maulid Ar-Riyadh dari Masjid Nurul Iman Kuala Kapuas, selanjutnya 
dilantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Fahrur Razi, M.Si (dari 
Basarang), acara dilanjutkan dengan Laporan Ketua Panitia yang dibawakan oleh Bapak 
Saifuddin, SE yang menyampaikan bahwa terlaksananya kegiatan kali ini merupakan 
kerja sama antara warga jamaah Langgar Darul Muhajirin dan KODIM 1011 Kuala 
Kapuas. 

Sebagai acara inti yaitu ceramah yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ilham Masykuri 
Hamdi (dari Banjarmasin). Dalam ceramahnya beliau mengingatkan bahwa sebagaimana 
dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 55 bahwa dengan adanya peringatan 
hendaknya menjadi manfaat bagi kaum mu'minin. 



Pasar Senin di Sei Nyamu 

Tuesday, June 28, 2011 




Pasar ini berlangsung setiap hari Senin, di Handil Sei Nyamu, Desa Sei Kayu, 
Kecamatan Kapuas Barat. Sebagaimana di tempat-tempat lain, pedagang pasar 
mingguan ini berasal dari berbagai tempat disekitar Kecamatan Kapuas Barat dan 
Kapuas. 



INFORMASI KAPUAS 



105 



Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

Tuesday, June 28, 2011 




Pemadam kebakaran bantuan Pemda Kapuas Pada hari Selasa, 28 Juni 2011 
bertempat di Stadion Panunjung Tarung diselenggarakan kegiatan Apel Siaga 
Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan. Apel in! dipimpin langsung oleh Bupati 
Kapuas, Bapak H. Muhammad Mawardi, M.M. Dalam apel ini, Bapak Bupati melakukan 
inspeksi langsung ke lapangan untuk melihat kesiapan dari masing-masing instansi 
terkait. Kegiatan apel ini diikuti oleh unsur TNI, Poiri, Polisi Pamong Praja, Pegawai 
Negeri Sipil, Palang Merah Indonesia, Pemadam Kebakaran baik yang resmi milik 
pemerintah maupun yang mandiri. 

Dalam kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Kapuas menyerahkan bantuan kepada 
pemadam kebakaran mandiri berupa sepuluh unit kendaraan bermotor yang dilengkapi 
dengan pompa air beserta selangnya. Setelah apel selesai dilanjutkan dengan simulasi 
penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. 

Pelepasan Kontingen Jambore dan Jumbara 

Tuesday, June 28, 2011 




Bersamaan dengan kegiatan Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan 
Pekarangan, juga dilakukan kegiatan pelepasan kontingen Jambore Kwartir Cabang 
Kapuas untuk mengikuti Jambore ke-9 di Palembang dan kontingen Jumbara PMI 
Kabupaten Kapuas untuk mengikuti Jumbara ke-7 yang akan dilaksanakan di Gorontalo. 
Kontingen Jambore berjumlah sebanyak 40 orang yang terdiri dari pramuka penggalang 
beserta dengan para pendampingnya. Sedangkan kontingen Jumbara berjumlah 12 
orang yang terdiri dari 10 orang anggota PMR Wira dan 2 orang pembina. 



106 



INFORMASI KAPUAS 



Dalam kegiatan pelepasan ini Bupati menyerahkan secara simbolis bendera dari masing- 
masing kontingen kepada para pembinanya, setelah itu para pembina tersebut 
menyerahkan bendera ke masing-masing perwakilan kontingen. Setelah itu dilakukan 
pemasangan slayer ke masing-masing kontingen yang diwakili oleh peserta pria dan 
wanita. 

Huma Hai (Rumah Besar) Loendjoe 

Wednesday, June 29, 201 1 




Rumah besar yang didirikan pada tahun 1907 ini terletak di Desa Saka Tampak, 
Kecamatan Kapuas Barat. Rumah ini letaknya tidak jauh dari pelabuhan Mandomai 
(kearah hulu). Rumah yang terletak di tepi Sungai Kapuas ini dibangun dengan tiang- 
tiang yang terbuat dari kayu Ulin. Rumah ini terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga dan 
dapur. 




Ruang tamu Ukuran dari masing-masing ruangan cukup besar. Sebagaimana rumah 
besar yang lain, rumah ini dibangun tanpa paku, mereka menggunakan pasak yang 
terbuat dari kayu. Untuk pintunya pun mereka tidak menggunakan engsel, mereka 
menggunakan penopang dari kayu Ulin. Di jendelanya pun, selain ada jendela juga ada 
teralis yang terbuat dari kayu, sehingga penghuni rumah ini mengistilahkan mereka 
seperti berada dalam penjara. 



INFORMASI KAPUAS 107 




Loendjoe Rumah ini didirikan oleh Bapak Loendjoe. Beliau mengajak saudara- 
saudaranya untuk tinggal di rumah ini. 




Bapak Sinto dan Ibu Amelia Saiaii satu dari saudaranya yang tinggal di rumah ini adalah 
Bapak Sinto bersama dengan istrinya, Ibu Amelia. Selain itu juga ada saudara mereka 
yang lain yang tinggal di rumah ini. Mereka semua tinggal di ruang tengah yang cukup 
lebar, hanya dibatasi oleh kelambu untuk masing-masing keluarga. 

Berbeda dengan rumah betang yang terletak di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, 
Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki koleksi belanga dan gong, rumah ini tidak 
memiliki benda-benda kuno. Ketika ditanyakan kepada penghuni rumah, mereka 
mengatakan bahwa dulunya benda-benda kuno tersebut ada di rumah tersebut, tapi 
karena keluarga-keluarga yang pernah tinggal di rumah ini pergi, mereka membawa 
serta benda-benda kuno tersebut. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah telah menjadikan rumah 
ini sebagai salah satu dari dua Benda Cagar Alam dan Situs Bersejarah di Kabupaten 
Kapuas. Menurut keterangan dari penghuninya, rumah ini sudah dua kali mendapatkan 
bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk perbaikan atapnya. Saat ini 
mereka sangat membutuhkan bantuan untuk perbaikan dapur. 



108 



INFORMASI KAPUAS 




Dapur Sebenarnya ukuran dapur ini sangat besar yaitu 12x8 meter persegi, tapi karena 
tidak ada dana untuk memperbaikinya, akhirnya sebagian besar lantai sudah rusak, 
meskipun tiang ulinnya masih ada. Yang tampak diatas adalah bagian yang masih 
tersisa. Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memberikan bantuan 
untuk dapat memperbaiki Benda Cagar Budaya dan Situs Bersejarah ini. 

Maulid Habsyi An-Nur- Handil Palundu 

Wednesday, June 29, 201 1 




Maulid Habsyi ini, berasal dari Handil Palundu, Desa Teluk Palinget, Kecamatan Pulau 
Petak. Kelompok ini merupakan salah satu dari dua kelompok Maulid Habsyi yang ada di 
Desa Teluk Palinget yang biasa dipanggil untuk mengisi berbagai acara. Kelompok ini 
biasa dipanggil untuk menghibur dalam kegiatan-kegiatan peringatan Maulid Nabi dan 
Isra' Mi'raj dan berbagai kegiatan lainnya. Bila ingin menghubungi kelompok ini, dapat 
menghubungi Bapak M. Ikram (085249193357). Berikut ini adalah rekaman video 
mereka di YouTube: 

10 penyebab kematian utama 

Wednesday, June 29, 201 1 

Menurut kategori dari World Bank, Indonesia termasuk negara dengan penghasilan 
rendah sampai menengah (lower-middle-income-economies). Berdasarkan kategori 
tersebut, maka menurut WHO, 10 penyebab kematian dari negara-negara dengan 
penghasilan menengah adalah: 



Penyakit 


Kematian Outa) 


% 


Penyakit jantung i^kemia 


5.27 


13,70% 


Stroke dan penyakil serebrovaskuler Lain 


4.91 


12,80% 


Penyakit parj ot>struktif kronik 


2.79 


7.20% 


Penyakit ^aiuran pernapasan ba-A-ah 


2.07 


5.40% 


Penyakit diare 


1.68 


4.40% 


HIV/AIDS 


■1.03 


2.70% 


Kecelakaan lalu lintas 


D.94 


2.40% 


Tuberkulosis 


0.93 


2.40% 


Diabetes meliitus 


0.67 


2.30% 


Penyakit jantung hip-ertensi 


0.83 


2.20% 



Sumber: The top 10 causes of death 



INFORMASI KAPUAS 



109 



Gereja Imanuel Dulu dan Kini 

Wednesday, June 29, 201 1 



4^Jo~eb7jo ■ - w^-^msmm^ 




Gereja Imanuel tahun 1928 (With courtesy from mission 21) Gereja ini terletak di Desa 
Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat. Gereja ini menurut informasi dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah didirikan pada tahun 1876 dengan dana 
dari Zending Barmen. 




Gereja Imanuel sedang dibangun (1928) (With courtesy from mission 21) Tapi bila 
merujuk pada foto-foto yang dikeluarkan oleh Bassel Mission, pada tahun 1928, gereja 
dibangun kembali. Mungkin dilakukan rehabilitasi terhadap gereja ini. Pembangunan ini 
selesai pada tahun yang sama. 




Gereja Imanuel baru (1928) (With courtesy from mission 21) Mr. Samuel Wesser yang 



110 



INFORMASI KAPUAS 



membuat ketiga foto diatas, memberi judul untuk foto ketiga "Mandomai: the new 
church". 




Gereja Imanuel tahun 201 1 Bangunan gereja terbuat dari kayu tiang ulin, lantai kayu dan 
dinding kau, atap dari sirap kayu ulin, dan terdapat 3 buah kaca mozaik yang unik langka 
dan hanya ada 2 (dua) di dunia. 

Gereja ini sekarang termasuk salah satu dari dua Benda Cagar Budaya yang ada di 
Kabupaten Kapuas. Satunya lagi adalah Huma Hai Loendjoe. 

Toko Busana Muslim Rabbani 

Wednesday, June 29, 201 1 




Toko ini terletak di Jalan Ahmad Yani, di samping RM. Elli Rahmawati. Toko ini menjual 
busana muslim dari berbagai macam merek, diantaranya (berikut kisaran harganya): 

• Rabbani (Rp 40.000 - Rp 280.000) 

• Zoya (Rp 35.000 - Rp 190.000) 

• Gaby (Rp 50.000 - Rp 117.000) 

• Hameeda (Rp 50.000 - Rp 70.000) 

• KeKe (Rp 50.000 - Rp 250.000) 

• Dannis (Rp 30.000 - Rp 250.000) 

• Nun (Rp 40.000 -Rp 80.000) 

• Hasanah (Rp 40.000 - Rp 80.000) 



INFORMASI KAPUAS 



111 




Selain menjual pakaian untuk orang dewasa, toko ini juga menyediakan pakaian untuk 
anak-anak. Selain menjual busana muslim, toko ini juga menyediakan barang pecah 
belah. 




Barang-barang pecah belah yang tersedia di toko ini berasal dari berbagai merek, 
diantaranya: 

• Vicenza 

• Lionex 

• Wiston 

• Bistro 




Bila anda ingin mendapakan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk serta harga 
dari berbagai produk diatas, dapat menghubungi Ibu Syahlan (081349758000). 



Dukungan Bagi Usaha Kecil 

Thursday, June 30, 2011 



112 



INFORMASI KAPUAS 





ryk. f \ r ^i 




tknill RCi9 


NWII#IfJI 


mmm- 




H 



Pemandangan diatas dapat anda saksikan bila anda memasuki Bandara Adi Sutjipto, 
Yogyakarta setelah pesawat "landing" di sana. Hal in! menunjukkan adanya perhatian 
dari pihak perusahaan terhadap usaha kecil yang ada di daerah kerjanya. Mengingat 
saat ini di Kabupaten Kapuas banyak sekali perusahaan besar sawit dan perusahaan 
batu bara yang sudah beroperasi dan sebagian sudah berproduksi, alangkah baiknya 
bila kemitraan seperti dicontohkan oleh foto diatas bisa ditiru. Dengan demikian kita 
harapkan sektor usaha kecil dan menengah betul-betui bisa eksis di kabupaten ini dalam 
rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. 

Pelajaran lain dari pemandangan diatas adalah adanya keinginan dari pemerintah lokal 
untuk membantu promosi dari produk-produk lokal yang mereka miliki melalui berbagai 
macam media. Syukurlah untuk Kabupaten Kapuas, kita sudah memiliki Pusat Oleh-Oleh 
Hasil Produksi Kabupaten Kapuas yang terletak disamping kantor Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Industri & UMKM Kabupaten Kapuas. Selain itu produk-produk kerajinan 
juga sudah ditampilkan dalam pameran pembangunan di stand Disperindagkop & 
UMKM. Mudah-mudahan nanti juga akan dibuka counter kerajinan getah nyatu di 
Bandara Cilik Riwut bagi para perajin di Kapuas. 

Macet di Jembatan Brebes - Pulang Kampung 

Friday, July 01, 2011 




Inilah suasana di dekat Jembatan Brebes, Jawa Tengah, pada awalnya admin 
menyangka ada bis yang macet. Supir bisa mengatakan bahwa beginilah suasana di 
dekat jembatan brebes yang sedang diperbaiki. Kemacetan di daerah ini bisa mencapai 
dua jam. Admin jadi ingat pembicaraan dengan kernet bis Dewi Sri ini yang menyarankan 
untuk naik bis AC saja karena kalau macet nanti akan sangat kepanasan di jalan. Dan 
memang saat ini (ketika sedang mengetik tulisan ini) suasana dalam bis cukup panas, 
syukurnya tadi baru hujan, tadi sinar matahari tidak terlalu terik. Syukurnya kemacetan ini 
masih terhitung lancar (masih bisa berjalan mobilnya). 



INFORMASI KAPUAS 



113 




Mudah-mudahan jembatan di Brebes (gambar diatas) sudah selesai ketika mudi lebaran 
berlangsung, sehingga kemacetan yang bisa berlangsung berjam-jam ini tidak 
menyulitkan para pemudik kelak. 

Bekerja Apa Saja Yang Renting Halal 

Friday, July 01, 2011 




Satu hal yang patut kita kagumi bagi mereka yang tinggal di kota besar adalah 
semangat mereka untuk menghidupi keluarga. Berbagai macam pekerjaan akan mereka 
lakukan untuk bisa menghidupi keluarga. Dengan berbekas semangat tersebut mereka 
menjemput rejeki tanpa rasa malu. 




Macam-macam yang dijual, mulai dari gorengan, donat, peralatan rumah tangga 
sederhana seperti pisau, gunting, pernak-pernik sederiiana, buaii-buaiian, minuman 
ringan dan lain sebagainya. 



114 



INFORMASI KAPUAS 




Ada yang berjualan di terminal, ada yang naik turun bis yang sedang berjalan. Semua ini 
menunjukkan bahwa pintu rezeki dari Allah sangat luas, tergantung bagaimana mereka 
memasukinya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. Optimisme yang 
mereka miliki persis seperti burung yang keluar sarang dipagi hari untuk mencari 
makanan dan insya Allah mereka pulang ke rumah dengan perut yang kenyang. 

Penerapan Aturan Juga Didukung Oleh 
Kesadaran Masyarakat 

Friday, July 01, 2011 




Halte diatas khusus diperuntukkan bagi para perokok. Halte ini terletak di Terminal 
Kampung Rambutan, Jakarta. Ada warga ibukota yang dengan penuh kesadaran 
merokok di tempat ini dalam rangka mematuhi Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
larang merokok di tempat umum. Namun tidak sedikit warga ibukota yang tetap merokok 
di fasilitas umum. 



INFORMASI KAPUAS 



115 




Hal yang sama juga kita temui di Kabupaten Kapuas, dimana rumah sakit yang sudah 
dinyatakan sebagai fasilitas umum yang tidak boleh merokok di dalamnya, tapi betapa 
banyaknya warga Kapuas yang tetap merokok di dalamnya. Hal tersebut juga kurang 
didukung oleh Pemda setempat yang tetap mendukung keberadaan ikian rokok di 
seluruh pelosok kota. 

Penyediaan transportasi umum bagi masyarakat 

Saturday, July 02, 2011 






Trans Jogjakarta Penyediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat sangat 
membantu mobilitas masyarakat. Berbagai pemerintah daerah berusaha untuk 
menyediakan sarana transportasi umum sebagaimana yang kita lihat di kota-kota besar 
seperti Jakarta dan Jogjakarta yang menyediakan Trans Jakarta dan Trans Jogjakarta. 
Meskipun memiliki berbagai macam masalah, namun keberadaan mereka dapat 
dinikmati oleh masyarakat. 

Salah satu kesulitan masyarakat untuk melakukan mobilisasi di Kabupaten Kapuas 
adalah karena keterbatasan dari sarana transportasi umum. Bagi mereka yang memiliki 
kendaraan bermotor pribadi hal tersebut tidak menjadi masalah, tapi bagi masyarakat 
yang tidak memilikinya, mereka harus menjalaninya dengan penuh kesabaran, karena 
kadang-kadang mereka harus menunggu berjam-jam sebelum angkutan kota yang akan 
mereka tumpangi berangkat. Atau harus menunda perjalananannya karena jadual 
keberangkatan angkutan sudah habis. Perlu dicarikan solusi bagi penyediaan angkutan 
yang memadai bagi masyarakat. 



Terminal Angkutan Umum 

Saturday, July 02, 2011 



116 



INFORMASI KAPUAS 







Terminal Giwangan Bila melihat terminal-terminal angkutan umum di daerah-daerah lain, 
kita sebagai warga kota Kapuas tentu juga menginginkan punya terminal serupa. 
Mengingat terminal angkutan umum ini akan memudahkan mobilitas masyarakat dari 
suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, keberadaan terminal angkutan akan menekan 
mahalnya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. 

Sudah bertahun-tahun yang lalu Kabupaten Kapuas memiliki Terminal Angkutan Umum 
yang terletak di Jalan Jepang, namun pengoperasian terminal tersebut kembali terhenti 
mengingat banyaknya keluhan dari penumpang dan pemilik angkutan umum. 
Penumpang mengeluhkan besarnya biaya tambahan yang harus mereka keluarkan 
untuk mengakses terminal tersebut, sedangkan para pemilik angkutan umum 
mengeluhkan masih banyaknya taksi liar yang berkeliaran di dalam kota, sehingga 
mengurangi jumlah penumpang yang berangkat dari terminal. 

Memang hal ini tidak serta merta bisa membaik, namun dibutuhkan kerjasama yang baik 
dari berbagai pihak, sehingga benang kusut ini bisa diurai satu persatu. Mudah-mudahan 
pada masa yang akan datang, terminal angkutan umum di Kuala Kapuas sudah 
beroperasional lagi. 

Mie Ayam Ceker Pak Sikin - Pulang Kampung 

Saturday, July 02, 2011 




Berpose didepan Mie Ayam Ceker Mie ayam ini terletak di Desa Babakan, Kecamatan 
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Mie ayam milik Pak Sikin ini 
terletak dekat dengan Masjid Al-lkhlas. Menariknya, mienya dibuat sendiri, demikian juga 
dengan ceker ayamnya. Setiap pagi Pak Sikin beserta keluarga mengolah mie dan ceker 
ayam. Hal ini dilakukan sejak pagi sampai sekitar jam 10.00 WIB. Setelah itu warung 
akan dibuka sampai sore, tergantung sampai jam berapa habisnya mie. Umumnya setiap 
hari mie akan habis. 



INFORMASI KAPUAS 



117 



Menurut keterangan Teguh, pembuat mie, mie ini sudah cukup terkenal, sampai anak- 
anak di Kampus Universitas Soedirman menyarankan kepada mereka untuk membuka 
cabang di kampus mereka. Adapun daftar harganya adalah sebagai berikut: 

• Mie Ayam Rp 5.000 

• Mie Ayam Ceker Rp 6.000 

• Es Teh Rp 1.500 

• Es Jeruk Rp 2.500 

• Kopi Rp 1 .500 

• Kacang Goreng Rp 500 

• Klanting Rp 500 

• Ketupat Rp 500 

• Pangsit kecil Rp 500 

Goa Lawa - Pulang Kampung 

Saturday, July 02, 2011 




Plntu Gerbang Goa Lawa Wisata alam ini terletak di Desa Siwarak, Kecamatan 
Karangreja, kurang lebih 25 km dari ibukota Purbalingga. Biaya karcis masuknya adalah 
Rp 4.000. Kita hams mendaki bukit dulu sedikit sebelum memasuki pintu gerbang gua 
tersebut. Didekat pintu masuk gua, kita sudah dihadapkan dengan lubang keluar 
masuknya kelelawar. 




Salah satu lubang tempat keluar masuk kelelawar Kita harus menuruni tangga untuk 
sampai ke pintu gerbang gua tersebut. 



118 



INFORMASI KAPUAS 




%^^,^ 



Awal dari Goa Lawa Sebenarnya ketika baru memasuki Goa Lawa, kita sudah 
ditunjukkan dengan sebuah batu yang bentuknya mirip dengan bentuk semar dalam 
wayang kulit. Warna putih yang timbul pada batu bukan dari cat tapi dari jamur yang 
tumbuh diatas batu. Sayang admin tidak sempat memotretnya. 




Goa Istana Lawa Setelah itu kita akan ditunjukkan dengan Goa Istana Lawa yang 
merupakan salah satu tempat keluar masuknya kelelawar dalam jumlah besar. 




Goa Dada Lawa Foto diatas menggambarkan goa dimana salah satu sisinya ada yang 
menyerupai dada kelelawar. 



INFORMASI KAPUAS 



119 




Sendang Derajat Sendang ini menurut kepercayaan masyarakat setempat bila kita cuci 
muka disana, maka apa yang kita cita-citakan akan terkabul. 




Goa tempat bertapa Menurut keterangan dari "guide", goa diatas digunakan untuk 
bertapa bagi orang-orang yang sudah minta ijin kepada aparat setempat. Biasanya ada 
yang bertapa di goa tersebut pada malam Jum'at. 




Batu Keris Batu diatas pada mulanya bentuknya seperti keris, tapi karena terlalu sering 
dipegang akhirnya ada bagian yang jatuh, sehingga bentuknya tidak utuh lagi. 



120 



INFORiVIASI KAPUAS 




Goa Langgar Menurut keterangan dari Guide, goa ini dulunya digunakan untuk shalat 
berjamaah. 




Sungai di dasar goa Bila musim hujan, air didasar sungai ini bisa bertambah sampai ke 
jembatan bila curah hujam cukup banyak. 




Goa Cepet Goa diatas dihuni oleh makhluk halus. 




Goa ratu ayu Menurut keterangan dari "guide" ditempat ini ada dua orang yang bertapa 
sampa meninggal. 



Sumber: Wisata Alam Kabupaten Purbalingga 



INFORMASI KAPUAS 121 



Owabong - Pulang Kampung 

Sunday, July 03, 2011 




Pintu masuk Owabong Obyek wisata ini terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan 
Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Obyek wisata ini merupakan 
tempat pemandian umum (kolam renang). Ada banyak kolam renang yang terdapat 
didalamnya. Uang masuknya Rp 20.000 per orang. Saat masuk, kita sudah disambut 
dengan dengan ucapan selamat datang. 




Welcome to Owabong Menjelang sampai ke kolam renang di bagian kanan atas ada 
rumah makan. 




Rumah makan di Owabong Bila kita berjalan ke bagian belakang dari tempat bilas dan 
mandi, maka kita akan melihat tempat penjualan souvenir Owabong. 



122 



INFORIVIASI KAPUAS 




Tempat penjualan souvenir Owabong Bila terus ke belakang dan bagian bawah, kita 
akan melihat tempat untuk terapi ikan 




Terapi Ikan Didepan tempat terapi ikan tersebut ada wahana permainan Gokart. 
Ditempat tersebut juga disediakan hal-hal yang harus dipatuhi untuk menjaga 
keselamatan. 




Tempat bermain Gokart Dibagian bawah dari wahana Gokart ada tempat lain yang 
merupakan gabungan dari pijat refleksi, kolam renang air hangat dan cafe, 




Tempat pijat refleksi, kolam renang panas dan cafe Di dekat rumah makan ada wahana 
untuk menonton film 4 dimensi serta tempat untuk Flying Fox. 



INFORMASI KAPUAS 123 




Film 4 dimensi dan flying fox Di dekat kolam renang pertama terdapat sebuah pohon 
beringin yang dikatakan sebagai "tempat suci" sehingga dilarang untuk kencing disana. 




Tempat suci Dikolam pertama ada fasilitas berenang dalam bola, sehingga bisa 
mengapung diatas air didalam bola. 




Berenang dalam bola Dibelakang pohon beringin "tempat suci" terdapat kolam ikan kecil 
yang berisi berbagai macam ikan. 




Kolam ikan kecil Salah satu fasilitas yang ada di kolam renang ini adalah tempat 
meluncur dari ketinggian yang berakhir di kolam renang, tapi peminatnya cuma segelintir 
orang saja. 



124 



INFORMASI KAPUAS 







Wk^ 






^Mfl 






^5 



Tempat meluncur dari ketinggian Di dekat pohon beringin juga ada pelukis yang 
menawarkan jasa untuk melukis wajah. 




Pelukis wajah Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat langsung situs Owabong. 

Obyek Wisata Baturraden - Pulang Kampung 

Sunday, July 03, 2011 




IVIenurut Wikipedia, obyek wisata ini terletak kurang lebih 15 kilometer dari Purwokerto, 
masuk wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Obyek wisata ini terletak di kaki 
Gunung Slamet bagian Selatan. Harga karcis terusan adalah 15.000 per orang. Dengan 
karcis terusan ini, fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung adalah: 

• kolam renang 

• mobil genjot 

• pemandian air panas 

• papan luncur / water boom 

• sepeda air 

• taman botani 

Ketika memasuki area obyek wisata, kita bisa menyaksikan peta obyek wisata ini. 



INFORMASI KAPUAS 



125 




Peta Obyek Wisata Baturraden Setelah itu kita akan disajikan harimau yang sudah 
diawetkan, yang diletakkan dalam kotak kaca. 




Kemudian tak jauh dari tempat tersebut ada tawaran untuk mengunjungi Theater Alam 
Baturraden yaitu menonton filnn tentang Tsunami Aceh, Gunung Merapi atau Wisata di 
Baturraden yang dilakukan di dalam pesawat Dakota yang diparkir di kompiek wisata 
Baturraden. Karcis tanda masuknya berharga Rp 5.000. 




Theater Alam Baturraden (nonton film dalam pesawat) Bila kita masuk lebih dalam lagi 
maka kita akan menyaksikan pemandangan yang sangat indah, yaitu ada jurang yang 
dikelilingi dengan bebatuan yang dialiri air. 





w^^y^^mM^-- 



Bila kita meneruskan perjalanan, dibagian kanan kita akan melihat sungai yang dipenuhi 
dengan bebatuan yang airnya berasal dari air terjun kecil. Di sungai ini banyak orang 
yang berpose untuk pengambilan foto pribadi. Itulah sebabnya tempat ini disebut sebagai 
"Studio Alam". 



126 



INFORMASI KAPUAS 




"Studio alam" Pada bagian perbukitan terdapat terapi ikan, kemudian sepeda air. 




Sepeda Air Sebenarnya masih ada lagi pemandian air panas dengan belerang, tapi 
karena jaraknya cukup jauh, kami tidak ke sana. Dari ketinggian kita bisa melihat kolam 
renang. 




Kolam renang Selain itu kita juga bisa membeli oleh-oleh yang khas Baturraden, 
diantaranya adalah berbagai gantungan kunci yang bertuliskan Baturraden. 




Gantungan kunci Baturraden Bagi yang berkesempatan mengunjungi Banyumas, tidak 
ada salahnya mampir ke Baturraden. 



INFORMASI KAPUAS 



127 



Calon Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan 
dari Kapuas 

Monday, July 04, 2011 

Berdasarkan informasi dari Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Rl, ada dua orang dari Kalimantan Tengah 
yang menjadi Calon Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan yaitu: 

1. Edwin Rohadi, SKM dari Puskesmas Palangkau, akan mengikuti seleksi akademik 
di S2 Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM- 
Ul). 

2. Novi Utomi, Amd dari RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, akan mengikuti seleksi 
akademik di S1 Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 
(FKM-UI). 

Semoga pendidikan di kelas reguler kelak bisa berjalan dengan lancar. 

Sumber: PPSDMK Kementerian Kesehatan Rl 

Getuk Goreng Haji Thohirin - Pulang Kampung 

Monday, July 04, 2011 




Pusat oleh-oleh ini terletak di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Bila melihat toko ini, 
kita akan terkagum-kagum, karena disepanjang jalan yang sama, Getuk Goreng Haji 
Thohirin ini mulai dari 1 sampai 6 yang semuanya merupakan saudara. Bapak Thohirin 
termasuk orang yang pertama-tama memperkenalkan Getuk Goreng. Dibandingkan 
dengan getuk biasa, getuk goreng memang lebih tahan, tapi menurut penjualnya hal itu 
bergantung pada kadar air yang ada dalam singkongnya. Mereka sampai sekarang 
masih belum bisa memastikan berapa lama getuk ini bertahan dalam suhu kamar. Tentu 
selain getuk goreng, kita bisa menikmati oleh-oleh lain dari Banyumas. 

Masjid Kubah Emas - Pulang Kampung 

Tuesday, July 05, 2011 



128 



INFORMASI KAPUAS 




Masjid Kubah Emas Masjid ini terletak di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 
Masjid ini dapat ditempuh dari Kota Depok dalam waktu sekitar 15-20 menit (sebenarnya 
jaraknya tidak terlalu jauh, lamanya perjalanan disebabkan oleh padatnya jalan oleh 
kendaraan). Masjid ini menempati tanah yang sangat luas. Dalam kompleks masjid ini 
terdapat area! untuk parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu juga terdapat 
aula bagi masyarakat yang ingin beristirahat saat mengunjungi masjid ini. Selain itu 
terdapat juga rumah dari Hj. Dian Djuriah Maimun Al Rasyid yang sangat megah. 

Selama admin mengunjungi masjid ini dalam waktu sekitar 45 menit, sudah banyak 
sekali bis-bis yang mengangkut rombongan wisata masuk ke dalam kompleks masjid ini. 
Padahal sudah menjelang Maghrib. Selain ada fasilitas untuk istirahat, juga disediakan 
fasilitas toilet. 

Sumber: Masjid Dian Al-Mahri 

Laporan Tim Jumbara Kapuas dari Gorontalo 

Tuesday, July 05, 2011 

Setelah dilepas oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, pada tanggal 
30 Juni 2011 yang lalu, tim Jumbara Kabupaten Kapuas kembali ke Kuala Kapuas dan 
keesokan harinya, Jum'at, 1 Juli 2011 langsung berangkat ke Gorontalo, mengingat tiket 
pada tanggal 2 dan 3 Juli sangat mahal. Jumlah yang berangkat sebanyak 12 orang 
yang terdiri dari 10 orang peserta pria dan wanita, serta 2 orang pembina. 

Setelah dibuka pada tanggal 4 Juli 2011 yang lalu, peserta dari Kabupaten Kapuas 
sebagai bagian dari Tim Jumbara Kalimantan Tengah telah mengikuti berbagai kegiatan 
diantaranya adalah: 

• Dodie : mengikuti kegiatan bakti penanaman dan kebersihan lingkungan 

• Kurnia : mengikuti kegiatan donor darah 

• Adja : mengikuti kegiatan penanggulangan bencana 

• Fahriah : mengikuti kegiatan UKS 

• M. Syarif : mengikuti kegiatan bidang jumpa travelling dan sebagai putra PMR 

• M. Joni : mengikuti kegiatan gembira yaitu poll mata dan terompah 

• Novi, Ayu, Luky, Latifah : mengikuti kegiatan paduan suara 

• Tim Kapuas berperan sebagai masyarakat pada kegiatan sandiwara anak-anak 
Besok dijadualkan tim Kalimantan Tengah akan tampil untuk kegiatan pentas seni. 

Menurut keterangan dari Pak H. Zonnun Almikhri, M.Ag yang mendampingi tim dari 
Kabupaten Kapuas, lawan yang agak berat adalah Bali. Alhamdulillah semua kegiatan 
dapat diikuti oleh Tim Kalimantan Tengah. Semoga besok mereka bisa tampil maksimal 



INFORMASI KAPUAS 



129 



dalam pentas seni. 

Percaya Diri 

Wednesday, July 06, 201 1 

Seringkali kita kurang memiliki rasa percaya diri kalau tampil di depan umum. Tapi 
karena keterpaksaan, kadang-kadang orang bisa melakukannya. Hal ini kita lihat pada 
orang-orang yang harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. 
Mereka harus tampil di depan umum untuk mempromosikan dagangan mereka. Kalau 
mereka tidak melakukannya, maka keluarga tidak akan makan. Akhirnya mereka terbiasa 
melakukannya, dan dapat terus memperbaiki penampilannya. 

DONOR DARAH DI PERUSAHAAN SAWIT | PMI 
Kabupaten Kapuas 

Wednesday, July 06, 201 1 

DONOR DARAH DI PERUSAHAAN SAWIT | PMI Kabupaten Kapuas 

Terima kasih kepada PT. Indofood yang secara rutin mendonorkan darahnya bagi 

masyarakat Kapuas. Untuk informasi lebih silahkan klik judul atau tautan diatas. 

Komitmen Handil-Handil di Pulau Kupang untuk 
Donor Darah 

Wednesday, July 06, 201 1 

Bulan lalu, ketika tim dari Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Spanyol 
berkunjung ke Kelurahan Pulau Kupang, Pak Lurah mengundang seluruh ketua RT untuk 
hadir dalam pertemuan tersebut. Masyarakat meminta penjelasan tentang masalah 
Program Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (KPPBM) yang akan 
dilaksanakan di Kelurahan Pulau Kupang dan Desa Teluk Palinget. Dalam pertemuan 
tersebut seluruh ketua RT menyatakan komitmennya untuk mengajak para warga di 
seluruh handil untuk bersedia menjadi pendonor darah sukarela. Semoga komitmen ini 
dapat diikuti oleh berbagai handil lain di Kabupaten Kapuas. 

Proses pembuatan mie 

Thursday, July 07, 2011 

Proses pembuatan ini dilakukan secara manual. Bahan-bahan yang diperlukan untuk 
pembuatan mie ini dicampur secara manual dengan menggunakan tangan dan bambu. 
Kemudian setelah diaduk secara manual tersebut, adonan dimasukkan ke dalam alat 
pengaduk adonan yang sekaligus menipiskan adonan agar siap dibuat menjadi mie. 
Pengadukan adonan dengan menggunakan alat penipis ini berlangsung berkali-kali, dari 
ukuran adonan yang cukup tebal, sampai ukuran adonan yang tipis. Hal ini dilakukan 
agar adonan betul-betui tercampur secara merata. Sebenarnya proses pembuatan ini 
bisa berlangsung cepat bila dikerjakan lebih dari satu orang. Setelah adukan merata, 
barulan adonan ini dimasukkan ke dalam mesin pemotong, sehingga nanti keluarnya 
berupa mie. Kelebihan mie ini adalah dia tidak mengandung bahan pengawet, sehingga 



130 INFORMASI KAPUAS 



aman untuk dikonsumsi. 

Pembuatan mie ini merupakan bagian dari proses pembuatan Mie Ayam Ceker Pak 
Sikin. 

Laporan Jambore Nasional di Danau Wisata 
Teluk Gelam OKI 

Thursday, July 07, 2011 

Bardasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Suwarno, M.Pd, berbagai macam 
kegiatan diikuti oleh kontingen Kalimantan Tengaii dalam Jambore ini yaitu 8 jenis 
kegiatan perkemaiian, 18 jenis kegiatan rotasi, 7 kegiatan "scoutting skill", 6 kegiatan "go 
green", wisata 2 di 2 sub camp, 8 kegiatan nonrotasi dan 5 kegiatan khusus. Selain itu 
juga ada kegiatan Giat pembina lokakarya dengan menpora, galang ajar, tamu pembina, 
pelatihan SKU dengan pusdiklatnas. Seluruh kegiatan diikuti oleh kontingen cabang 
karena pengaturannya ada yang perorangan dan ada juga yang peregu. Pada tanggal 7 
Jul! 2011 nanti, Kapuas tampil "live" musik dan tari tradisional di pentas Jambore 
Nasional mewakili Kalimantan Tengah dan mengikuti pertemuan dengan pramuka se- 
Asia Pasifik. 

Kontingen Kwarcab Kapuas mengirimkan 16 penggalang putri, 17 penggalang putra, 4 
bindam dan 37 tim pendukung. Rombongan ini dilepas oleh Bapak Bupati Kapuas pada 
tanggal 28 Juni 2011 di Stadion Panunjung Tarung. Pelepasan oleh Bapak Gubernur 
Kalimantan Tengah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 yang lalu di Palangka Raya. 

Kegiatan Jambore Nasional yang diselenggarakan setiap lima tahun ini diselenggarakan 
di Danau Wisata Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering llir, Provinsi Sumatera 
Selatan. 

Tarian Mandau Talawang memukau peserta 
Jumbara di Gorontalo 

Thursday, July 07, 2011 

Menurut keterangan dari Bapak Qasthalani, S.Ag, pembina kontingen Jumbara 
Kabupaten Kapuas, tadi malam kontingen Kapuas menyajikan tarian Mandau Talawang. 
Berbeda dengan kontingen Jambore Nasional di Teluk Gelam yang membawa peralatan 
musik dari Kapuas, kontingen Jumbara ini hanya mengandalkan suara musik yang 
berasal dari rekaman yang mereka bawa. Meskipun demikian penampilan mereka dapat 
memukau para peserta Jumbara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 
Menurut keterangan beliau, Tim Kalimantan Tengah pada saat ini termasuk menjadi 
favorit dalam Pentas Seni. 

Pada hari ini, anggota kontingen yang ada mengikuti berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan oleh panitia, diantaranya ada yang mengikuti kegiatan donor darah. 



INFORMASI KAPUAS 131 



Pusat Layanan Internet Kecamatan di Ponpes Al- 
Amin 

Thursday, July 07, 2011 

Sejak akhir bulan Juni 2011 yang lalu, di Ponpes Al-Amin sudah terpasang 5 buah 
perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Peralatan ini merupakan salah satu 
program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ingin menyediakan layanan 
internet di seluruh kecamatan di Indonesia. Kegiatan instalasi jaringan internet ini 
berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari pengiriman peralatan, lalu pemasangan 
parabola dan yang terakhir adalah instalasi komputer dan menghubungkannya dengan 
internet. 

Menurut keterangan dari pengelola PLIK Ponpes Al-Amin, Sugeng Sukriyanto, saat ini 
voucher yang dikirimkan oleh PT. Wira Eka Bhakti yang berupa 100 voucher Rp 1.000 
dan 40 voucher Rp 5.000 sudah habis dan mereka sudah mendapatkan kiriman lagi 
dalam jumlah yang sama. PT. WEB menjanjikan bila penggunaan PLIK ini bisa lebih dari 
8 jam sehari, bisa diusahakan adanya tambahan perangkat komputer lagi. 

Para guru dan santri sangat bersemangat mengakses dunia maya untuk mencari bahan- 
bahan pelajaran. 

PROFIL ~ STAI KUALA KAPUAS 

Thursday, July 07, 2011 

PROFIL ~ STAI KUALA KAPUAS 

Tautan diatas berisi susunan kepengurusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yapertim) 

Al-Mukarram Kapuas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul atau tautan diatas. 

Seminar Sehari Kesehatan Reproduksi 

Friday, July 08, 2011 

Seminar ini diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia dengan tema Perawatan 
Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Kualitas Hidup Wanita Dengan Pemberdayaan 
Konsep Diri yang insya Allah akan diadakan di Gedung Kesenian Gandang Garantung 
pada hari Rabu, 27 Juli 2011. Biaya pendaftaran sebagai berikut: 

• Pelajar/ Mahasiswa : Rp 10.000 

• Ibu-ibu / Umum : Rp 25.000 

Peserta akan mendapatkan snack, makalah dan sertifikat. Untuk pendaftaran dapat 
dilakukan dengan jalan menghubungi: 

• Bidan Pacania - RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo - 0813422816881 

• Bidan Norlina - Puskesmas Anjir Serapat - 081348866916 

• Bidan Nabawiyah - Puskesmas Barimba - 081521515722 

• Bidan Sunah - Poskesdes Mawar- 081349619131 

• Mayae Hugo - Akper Pemda Kapuas - 081349755785 

Selain itu dilakukan juga pemeriksaan dengan Metode IVA untuk ibu-ibu dengan biaya 
murah (Rp 15.000) tanggal 20 Juli 2011 di BPS Pacania (Pengobatan dan Konsultasi 
Gratis !!!) 



132 INFORMASI KAPUAS 



Sumber : Poster IBI 



BUMIL TERUSAN MAKMUR MAU BAYI SEHAT 
DAN PINTAR 

Friday, July 08, 2011 




Ibu-ibu hamil serius membaca informasi masalah kehamilan 




_ S ILITA SI 
KELAS IBr& KADARZI TINGKAT DESA 

DIKABUPATENKAPUAS 





Berfoto bersama, bukti kekompakan 

Kelas Ibu hamil di Terusan Makmur sangat antusias mewujudkan kelahiran sehat dan 
selamat, ini terlihat dari semangat ibu-ibu iiamiinya yang rajin menyimak paparan dari 
pemberi materi tentang Keseiiatan Ibu dan Anak serta masalah Gizi seimbang. 
Selamat. ..Selalu berkonsultasi ke Bidan dan Bersalinlah dengan Tenaga Kesehatan. 

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan 
RTWP 

Saturday, July 09, 2011 

Sikap AMAN Kalteng Mengenai REDD+ dan RTWP 

Berikut ini adalah salah satu pernyataan AMAN Kalteng yang berkaitan dengan 

Kabupaten Kapuas: 

Secara khusus, kami menuntut Pelaksanaan Inpres No. 2 tahun 2007 tentang 

Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks PLG 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah. 

Secara substansi, Inpres ini hanya membolehkan 10 ribu hektar untuk perkebunan 



INFORMASI KAPUAS 



133 



kelapa sawit. Dalam kenyataannya, terdapat 360 ribu hektar ijin untuk perkebunan 
kelapa sawit di kawasan Eks PLC. Pelanggaran-pelanggaran ini harus ditindak secara 
hukum yang berlaku, termasuk dugaan terjadinya KKN dalam investasi-investasi ini. 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul atau tautan diatas. 

Bincang-bincang dengan Bapak Dahlan Jambek 
tentang REDD+ 

Saturday, July 09, 2011 

Setelah membaca artikel Mantir Adat Dukung Keberadaan REDD+ yang dimuat di situs 
Pemda Kapuas, yang membantah pernyataan sebagian mantir adat yang dimuat dalam 
artikel "Stop the Indonesia-Australia REDD+ project": Indigenous Peoples' opposition to 
the Kalimantan Forests and Climate Partnership, admin meminta bantuan dari Bapak M. 
Ersah (warga Mantangai) untuk dihubungkan dengan pejabat yang berada di wilayah 
kerja REDD+ di Mantangai. Beliau memberikan nomor Bapak Dahlan Jambek, Kepala 
Desa Mantangai Hulu. Setelah dihubungi, admin menanyakan beberapa hal sehubungan 
dengan pernyataan ketidaksetujuan diatas. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua 
pernyataan yang disampaikan tersebut benar, bahkan menurut informasi yang beliau 
dapatkan, pernyataan diatas justru tidak sepenuhnya diketahui oleh para demang 
tersebut. Mengenai warga yang dikatakan tidak memahami mengenai proyek ini, beliau 
menjelaskan bahwa pertemuan dengan masyarakat diselenggarakan satu bulan sekali. 
Cuma memang kendalanya adalah bagaimana mencari bahasa yang mudah dipahami 
oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak mengenai istilah pengurangan "emisi karbon" 
dan istilah-istilah lainnya. Beliau sudah menyarankan kepada pihak KFCP untuk 
mempermudah bahasa yang digunakan kepada masyarakat. 



Dalam waktu dekat ini di wilayah Desa Mantangai Hulu, sudah mulai diselenggarakan 
kegiatan penghijauan. Dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut akan dikirimkan 
langsung kepada penanggung jawab kegiatan. Semoga kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Semangat yang tinggi untuk melanjutkan 
pendidikan 

Sunday, July 10, 2011 

Ketika pulang dari Palangka Raya menuju ke Kapuas, admin satu mobil dengan seorang 
perawat yang turun dari Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur, menuju ke 
Banjarmasin. Beliau sedang menyelesaikan proposal skripsi S-1 Keperawatan. Sebagai 
petugas kesehatan di Puskesmas Perawatan di kecamatan tersebut, beliau berinisiatif 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mumpung masih muda dan 
masih ada biaya. Untuk pulang pergi ke Banjarmasin, biaya transportasi yang harus 
dikeluarkan kurang lebih Rp 300.000. Dan hal ini dilakoninya setiap minggu. Jadi kita 
bisa bayangkan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh 
pendidikan tersebut. 

Admin menjadi teringat dengan teman-teman di rumah sakit dan puskesmas yang juga 
berasal dari daerah-daerah hulu dan daerah-daerah transmigrasi. Banyak anak-anak 
yang berasal dari daerah hulu Kapuas bersedia untuk tinggal di rumah saudara atau di 



134 INFORMASI KAPUAS 



rumah orang yang bersedia menampung mereka dan mengijinkan mereka untuk 
melanjutkan pendidikan. Mereka akan membantu pekerjaan rumah tangga di rumah yang 
mereka tempati, sampai mereka menyelesaikan pendidikan. Semangat seperti ini sudah 
banyak yang membuahkan hasil. Banyak anak-anak yang berasal dari hulu, dapat 
menyelesaikan pendidikan D-3, bahkan S-1 mereka, kemudian mengabdikan diri mereka 
untuk masyarakat Kabupaten Kapuas. 

Semangat ini jugalah yang membuat banyak anak-anak transmigrasi yang berhasil 
menempuh pendidikan tinggi dan kembali mengabdi di tengah masyarakat. Diantara 
mereka ada yang menjadi guru, perawat, dokter, polisi, tentara dan Iain-Iain. Semoga 
semangat ini tetap terpupuk dikalangan anak-anak muda kita, dalam rangka memajukan 
Kapuas tercinta. 

Jalan Trans Kalimantan Banyak Yang Rusak 

Monday, July 11, 2011 

Jalan trans kalimantan masih sebagai jalan nasional (menghubungkan antar ibukota 
provinsi) termasuk kategori jalan kelas III B yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui 
kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat 
yang diizinkan 8 ton. Namun pada kenyataannya, kendaraan yang melewati jalan ini 
banyak yang melewati batas 8 ton. 




Jembatan Timbang di Anjir Serapat, Kapuas Timur 

Sebagai contoh, ketika admin berangkat ke Palangka Raya dari Kapuas, di daerah 
Pulang Pisau ada truk yang mengangkut sawit. Padahal berat truk sawit itu bisa berkisar 
dari 20-40 ton. Jadi wajar kalau jalan Trans Kalimantan banyak yang rusak. Selain itu 
juga cukup banyak truk-truk yang mengangkut kargo dari Pelabuhan Trisakti di 
Banjarmasin menuju ke Palangka Raya. Berat kargo tersebut dapat mencapai 20 ton. 
Jadi wajar kalau jalan Trans Kalimantan ini mudah sekali rusak. Apalagi Jembatan 
Timbang yang ada kurang berfungsi secara maksimal. 

Peringatan kesehatan bergambar di bungkus 
rokok makin banyak digunakan 

Monday, July 11,2011 



INFORMASI KAPUAS 135 




Bungkus rokok dengan peringatan kesehatan bergambar Lebih dari satu milyar orang di 
19 negara sekarang dilindungi dengan peraturan yang mengharuskan peringatan 
kesehatan bergambar pada bungkus rokok, hampir dua kali lipat dari jumlah pada dua 
tahun lalu, dimana hanya sekitar 547 juta orang yang dilindungi pada 16 negara. 
Demikian laporan WHO pada tanggal 7 Juli 2011 lalu dalam laporan periode ketiga 
tentang epidemi rokok sedunia. 



Meksiko, Peru dan Amerika Serikat menjadi negara-negara terakhir yang mengharuskan 
penggunaan peringatan gambar yang besar yang terbukti memotivasi orang untuk 
berhenti merokok dan mengurangi keinginan orang-orang yang belum ketagihan. 



Sampai saat ini Indonesia masih belum meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi 
Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/ FCTC). Namun 
menurut menteri kesehatan, Indonesia terus mengupayakan aturan agar masalah rokok 
ini makin terkendali. 



Sumber: WHO, Depkes Rl 

Wisata Buku - Pulang Kampung 

Monday, July 11, 2011 

Pada hah Rabu, 6 Juli 201 1 , Yayasan Muslimah Smart yang memiliki sekretariat di Jalan 
Grogol Jaya 8 No. 14, Depok, Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan Wisata Buku. 
Kegiatan ini mengikutsertakan anak-anak remaja di lingkungan Kelurahan Rangkapan 
Jaya Lama, khususnya yang disekitar sekretariat yayasan. Wisata Buku ini merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan oleh Penerbit Gema Insani Press (GIP). Dalam kegiatan 
ini dilakukan kunjungan ke percetakan yang dimiliki oleh GIP, sehingga peserta dapat 
mengetahui proses pembuatan buku. 



136 



INFORMASI KAPUAS 




Setelah itu peserta juga diajak untuk mengunjungi toko buku yang ada di GIP untuk 
melihat berbagai koleksi yang dimiliki oleh GIP sebagai perangsang mereka untuk 
menyukai buku yang dapat memperluas wawasan mereka. 




Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan di Kapuas 

Tuesday, July 12, 2011 

Insya Allah pada hari Rabu, 13 Juli 2011 bertempat di Gedung Wanita Lawang Kameloh 
akan diselenggarakan kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini merupakan rangkaian 
kegiatan Safari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan di Kabupaten Kapuas. Rencananya 
dalam kegiatan besok akan diadakan sunatan massal dan juga akan diadakan Metode 
Operasi Pria (Vasektomi) oleh tim dari provinsi. Sunatan massal akan diikuti oleh 50 
anak dari berbagai wilayah di Kapuas. Tenaga kesehatannya berasal dari beberapa 
puskesmas di sekitar Kuala Kapuas dan dari rumah sakit. Kegiatan ini dimotori oleh PKK 
Kabupaten Kapuas. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. 

Kapuas Terima MP-ASI dari Dirjen Bina Gizi dan 
KIA Jakarta 

Tuesday, July 12, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



137 




Saat bungkar muat MP-ASI ke GFK Kapuas 

Mengingat masih tingginya angka balita Gizi Kurang (BGM) di wilayah Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dari hasil Pemantauan Status 
Gizi tahun 2010 diperoleh data sebagai berikut : 

• Berdasarkan BB/U 
Kurang : 17,7% 
Sangat Kurang : 5,3% 

• Berdasarkan TB/U : 
Pendek : 24,8% 
Sangat Pendek : 23,9% 

• Berdasarkan BB/TB : 
Kurus : 1J% 
Sangat Kurus : 4,0% 

Sehingga perlu kiranya melakukan gerakan bersama dari seluruh jajaran kesehatan dan 
sektor terkait seperti Aparat Desa, Dinas terkait (PPKB, Ketahanan Pangan, Diknas, 
Kementerian Agama dll). Disamping itu juga asupan gizi golongan rawan pangan juga 
perlu diperhatikan, seperti Ibu Hamil, Bayi dan Anak BAIita. 

Pemda Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kesehatan telah berupaya mengadakan PMT 
berupa susu untuk ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan MP-ASI bagi bayi dan 
balita juga berupa susu agar angka status gizi kurang di kabupaten Kapuas menjadi 
menurun. Mengingat kebutuhan MP-ASI dirasa kurang Dinas kesehatan Kabupaten 
Kapuas berupaya memohon kepada Dirjen Bina Gizi dan KIA untuk memberikan MP-ASI 
berupa biskuit yang pada tahun 2010 kemaren juga diperoleh. 

Syukur Alhamdulillah kemaren Senin tanggal 11 Juli 2011 MP-ASI berupa biskuit telah 
diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas sebanyak446 Collie yang selanjutkan 
akan didistribusikan ke 23 puskesmas di wilayah Kabupaten Kapuas. Semoga dengan 
penambahan MP-ASI dari pusat ini dapat meningkatkan status gizi balita yang kurang 
menjadi baik, diharapkan bantuan petugas puskesmas untuk menyalurkan MP-ASI 
tersebut ke sasaran yang tepat. 



138 INFORMASI KAPUAS 



Tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual 
beli 

Wednesday, July 13, 2011 

Bahagia rasanya saat mengetahui bahwa para jama'ah shalat Subuh adalah orang-orang 
biasa yang dengan kesederhanaan yang mereka miliki, mereka tetap ingat dengan 
Tuhannya. Diantara mereka ada para pedagang sayur keliling. Yang ketika shalat subuh 
berakhir, mereka berzikir sebentar, kemudian berdo'a, lalu mereka keluardari masjid dan 
menaiki kendaraan yang berisi berbagai macam sayur-mayur serta lauk-pauk yang akan 
mereka jual. 

Bahagia juga rasanya mengetahui bahwa salah satu jama'ah shalat Subuh adalah 
seorang tukang becak. Yang setelah selesai shalat subuh, dia menyelesaikan wirid-nya, 
kemudian kembali ke rumah untuk siap-siap narik becak. 

Bahagia rasanya melihat seorang imam, yang setelah menyelesaikan shalat subuh dan 
wiridnya, dia bersiap-siap untuk menjual ayam dan ikan ke pelosok kampung. 

Mereka ini sebagian kecil dari sekian banyak orang yang dapat dikategorikan sebagai 
"laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli" yang merupakan salah 
salah satu karakter dari orang-orang yang akan mendapatkan "nur" (cahaya) dari Allah 
SWT. Semoga kita termasuk salah satu dari mereka. 

Braga Doeloe dan Kini - Perjalanan 

Wednesday, July 13, 2011 




Kumpulan foto-foto Jalan Braga, dulu dan kini Dari tanggal 11-13 Juli 2011, admin 
berkesempatan mengunjungi Jalan Braga yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. 
Jalan ini menyimpan banyak kenangan. Foto yang ditampilkan diatas diambil sejaktahun 
1911 sampai tahun 2008. Tentu banyak perubahan yang dapat kita saksikan dari dulu 
sampai sekarang. Admin cuma sempat menelusuri jalan ini dari Braga City Walk yang 
berada di kompiek Aston Braga Hotel and Residence ke arah Jalan Asia Afrika dimana 



INFORMASI KAPUAS 



139 



terdapat gedung yang pernah digunakan sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Jalan ini 
sekarang banyak digunakan untuk tempat berdagang, mulai dari Alfa IVIart, toko permata, 
toko barang antik, toko pakaian, rumah makan, sampai berbagai galeri lukisan. 



^^^fcfc'.ii- BmI^ ^ 


» 


^|9 




m 






^^ 


^gw«m-«?r|| 



Gerbang Braga City Walk Braga City Walk sekarang nampaknya agak sepi, dilihat dari 
masih banyaknya pertokoan yang kosong. Kalau dilihat foto-foto lama, ditempat ini dulu 
pernah ada Carrefour, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Pengunjung pun tidak 
sebanyak di mal-mal yang lain. Yang dominan di pertokoan ini dilantai dasarnya adalah 
tempat-tempat makan, mulai dari masakan tradisional, sampai yang modern. 




Jalan Braga Tahun 201 1 Ada yang unik pada jalan ini. Jalannya tidak diaspal, tapi di 
paving blok dengan bebatuan, sayangnya sudah agak rusak, sehingga membuat 
perjalanan agak lambat. Tapi memang dengan makin banyaknya kendaraan, kondisi 
perjalanan tidak lagi bisa cepat. 

Penundaan Bupati Kapuas Motoprix 201 1 

Thursday, July 14, 2011 

Seyogyanya Kejuaraan Daerah Balap Motor Seri I "Bupati Kapuas Motoprix" 2011 akan 
dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli 2011 di Sirkuit Stadion Panunjung Tarung, 
Kabupaten Kapuas. Namun mengingat pada tanggal tersebut bertepatan dengan Nisyfu 
Sya'ban, kegiatan dimundurkan menjadi tanggal 23-24 Juli 2011. Konfirmasi ini diberikan 
oleh Bapak Satriadi Upaya, Sekretaris Panitia. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

Sekretariat Panitia 

Kantor GAPENSI Kuala Kapuas 

Jl. Maluku No. 26, Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah 

Contact Person : SATRIADI 



140 



INFORMASI KAPUAS 



Peminat Akper Kapuas Melimpah 

Friday, July 15, 2011 

Kemarin, Kamis, 14 Juli 2011 sebanyak 214 orang menjalani pemeriksaan kesehatan di 
Akper Pemda Kapuas. Mereka diperiksa oleh dua orang dokter dari rumah sakit yaitu dr. 
Erny Indrawati dan dr. I Ketut Darmi. Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, para 
calon mahasiswa ini juga menjalani pemeriksaan narkoba, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya penanggulangan masalah narkoba. Pada hari ini dan esok, para 
calon mahasiswa ini akan menjalani tes wawancara. Rangkaian tes ini harus mereka 
jalani mengingat jumlah yang diterima cuma 100 orang, jadi pihak akademi harus 
melakukan proses seleksi untuk menjaring calon mahasiswa. 

Melihat banyaknya lulusan dari Akademi Keperawatan Pemda Kapuas ini setiap 
tahunnya, perlu dipikirkan upaya untuk mendistribusikan mereka ke berbagai wilayah di 
Kalimantan Tengah, pulau Kalimantan, se-lndonesia, bahkan keluar negeri. Upaya ini 
harus dipikirkan agar jangan sampai terjadi, pekerjaan yang nantinya mereka tekuni 
sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendidikan yang mereka jalani. 

Lima langkah tuntaskan diare 

Friday, July 15, 2011 



5 Langkah Tuntaskan 



qHTAS UiAf(^ 




Bulan Juli di Kabupaten Kapuas biasanya sudah memasuki musim kemarau. Pada 
musim ini, biasanya angka kejadian diare akan meningkat. Ada baiknya bila masyarakat 
Kabupaten Kapuas dapat memperhatikan banner diatas yang mengajak kita untuk 
melakukan lima langkah untuk menuntaskan diare. Semoga pesan-pesan yang 
disampaikan oleh Departemen Kesehatan Diatas dapat bermanfaat. 

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 



INFORMASI KAPUAS 



141 



RENUNGAN AKHIR PEKAN 

Saturday, July 16, 2011 

Kami bersyukur bukan hanya sekedar 

membalas nikmat-Mu, Kami bersyukur untuk menyatakan rasa terima kasih kami 
kepada-IVIu, Kami selalu ingat hari-hari kami yang penuh kenikmatan dari sisi-Mu, Akhir 
dari segala yang kekal atas orang yang bersyukur adalah mengingat kebesaran-Nya. 
Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 
sepekan ini, Amin 

Jalan Trans Kalimantan sedang diperbaiki 

Sunday, July 17, 2011 




Jaslan Trans Kalimantan, ruas Basarang, Kapuas, Kalteng Selama beberapa bulan ini 
jalan Trans Kalimantan di ruas antara Banjarmasin dan Palangka Raya banyak yang 
berlubang. Sampai-sampai di beberapa tempat dipasang peringatan bahwa jalan yang 
anda lalui banyak lubangnya. Sekarang kita melihat lubang-lubang tersebut sudah 
disiapkan untuk ditambal. Semoga dalam beberapa bulan kedepan, jalan ini akan 
kembali baik sebagaimana sediakala. 

Usulan dari Gubernur Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf jalan Trans 
Kalimantan ini memang layak dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat, mengingat berat 
kendaraan yang melalui jalan ini sudah melebihi 8 ton, sehingga kerusakan tersebut 
sudah dipastikan akan terjadi setiap tahunnya. 

Jumlah jama'ah shalat Subuh masih bertahan 

Sunday, July 17, 2011 




Jama'ah Shalat Subuh Masjid Al Muttaqin, Flamboyan Baru, Palangka Raya, Kalteng 
Tadi malam masyarakt di berbagai tempat melaksanakan berbagai macam ibadah di 



142 



INFORMASI KAPUAS 



Masjid dalam rangka Nisyfu Sya'ban. Masjid dan langgar dipenuhi oleh masyarakat dari 
berbagai kategori umur. Banyak diantara mereka yang membawa botol air minuman 
kemasan untuk dido'akan. 

Namun Subuh ini, jama'ah di Masjid Al-Muttaqin, Flamboyan Baru, Palangka Raya, 
kembali seperti sediakala. Jumlah jama'ah pria tetap satu siiaf seperti biasa. Hal ini 
menunjukkan bahwa masiii belum ada perubaiian dalam kebiasaan masyarakat dalam 
menyambut Bulan Suci Ramadhan. Harapan dari para kaum masjid agar menjelang 
Ramadhan ini masjid makin makmur, nampaknya masih belum membuahkan hasil. 



Para pencari Tuhan 

Sunday, July 17, 2011 




Jama'ah Subuh Masjid Al-Muttaqin, Flamboyan Baru, Palangka Raya, Kalteng Ada yang 
menarik ketika selesai shalat Subuh di Masjid Al-Muttaqin, Flamboyan Baru, Palangka 
Raya. Selesai shalat Subuh, Imam memimpin wirid. Setelah selesai wirid dan 
bersalaman, para bapak-bapak keluar dari masjid. Tapi para ibu-ibu tetap di tempat 
shalatnya sampai matahari terbit. Setelah itu mereka mengerjakan shalat dua raka'at 
kemudian pulang ke rumah. Ini adalah amal yang ringan dengan pahala yang besar, 
sebagaimana hadits berikut: 
Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: p^J\y>S^s IJ^SIo'^iiS '^p^t^^<^pSt^ 

v5J>dlj IJJo ^OcS oJoj£ \y^^JiJp^JJJ C^p ,^ JcS J'^£Ov5u,'^luO Jo ^\'^J^O^^pjOjCf\p6jCf\p6^ 

ol^6^"Barangsiapa yang shalat shubuh dengan berjama'ah kemudian dia berdzikir 
kepada Allah Ta'ala sampai terbitnya matahari lalu dia shalat dua raka'at, maka 
pahalanya seperti pahala berhaji dan 'umrah, sempurna, sempurna, sempurna." (HR. At- 
Tirmidziy no. 591 dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albaniy di dalam Shahih Sunan At- 
Tirmidziy no.480, Al-Misykat no. 971 dan Shahih At-Targhiib no. 468, lihat juga Shahih 
Kitab Al-Adzkaar 1/213 karya Asy-Syaikh Salim Al-Hilaliy) 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS 
KALTENG: PRAMOS/MOS SMPN 2 SELAT TA... 

Sunday, July 17, 2011 

SMP NEGERI 2 SELAT KUALA KAPUAS KALTENG: PRAMOS/MOS SMPN 2 SELAT 
TAPEL 2011/2012, 15-20 JULI 2011 

Semoga kegiatan ini dapat membantu para siswa baru untul< menyesuail<an diri dengan 
lingl<ungan merel<a dan l<elal< berhasil meraih prestasi terbaii< dalam pendidikan mereka. 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengklik judul atau tautan diatas. 



INFORMASI KAPUAS 143 



Donor Darah di Kejaksaan Negeri Kapuas 

Monday, July 18, 2011 

Pada hari Senin, 18 Juli 2011 bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas di 
selenggarakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti 
Adhyaksa ke-51 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2011. Dalam kegiatan ini seluruh 
struktur di kejaksaan terlibat, mulai dari staf sampai kepala kejaksaannya sendiri. 
Menurut informasi yang diperoleh dari dr. Erny Indrawati, Kepala Instalasi Laboratorium 
RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, jumlah kantong darah hasil donor sebanyak 20 
buah. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan setiap 
tahunnya. 

Penyuluhan Narkoba di MOS SMAN 1 Kuala 
Kapuas 

Monday, July 18,2011 



I ■llllltMinfiir 



m i 




Siswa baru peserta MOS SMAN 1 Kuala Kapuas Pada hari Senin, 18 Juli 2011 
bertempat di lapangan SMAN 1 Kuala Kapuas diselenggarakan Upacara Pembukaan 
Masa Orientasi Sekolah. Acara pembukaan ini dilakukan oleh Ketua Harian Badan 
Narkotika Kabupaten Kapuas, Bapak Raden Ledi Karsapati R Mathias. Setelah 
pembukaan, para siswa dipersilahkan untuk istirahat. Setelah itu mereka dipersilahkan 
untuk memasuki aula sekolah untuk mendengarkan penyuluhan Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan ini 
dikoordinir oleh DPC LPAB Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh Bapak Shobirin, 
dibantu oleh Bapak Hendriyanto. 



Dalam penyuluhan disampaikan masalah narkoba dan pergaulan remaja. Dalam topik ini 
dibicarakan mengenai "Drug Party" dimana peserta mengkonsumsi minuman keras dan 
obat-obatan terlarang yang berakhir dengan hubungan seksual. Akhirnya ada yang 
tertular Human Imunodeficiency Virus (HIV). Semoga penyuluhan ini dapat membantu 
menggugah peserta untuk konsisten menolak obat-obatan terlarang. 

DOJO 

Monday, July 18, 2011 

DOKA KALTENG SHIN 

Bagi yang berminat untuk mengikuti latihan Shindoka, dapat menghubungi pelatih pada 
tempat-tempat pelatihan yang sudah ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 
klik judul atau tautan diatas. 



144 INFORMASI KAPUAS 



MOS SMPN I KAPUAS KUALA 

Monday, July 18, 2011 




Hari ini senin tanggal 18 juli 2011 tepat jam 07. 
SMPN I Kapuas Kuala tahun ajaran 2011/2012 di 
pembukaan tersebut adalah kepala sekolah SMPN 
Tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SMPN 
Kegiatan MOS akan dilaksanakan selama 3 hari, 
2011 kegiatan belajar mengajar sudah di mulai. 
setahun kedepan dapat berjalan dengan lancar, 



00 WIB, upacara pembukaan MOS 
laksanakan. Pembina pada upacara 

1 Kapuas Kuala, Bp. PETRUS, S.Pd. 
I Kapuas Kuala sebanyak 55 siswa. 
dan pada hari kamis tanggal 21 juli 
Semoga kegiatan belajar mengajar 
Amin. 



Enam Guru Kapuas Wakili ke Kalteng - 
Banjarmasinpost.co.id 

Tuesday, July 19, 2011 

Enam Guru Kapuas Wakili ke Kalteng - Banjarmasinpost.co.id 

Murniatie (Kepala TK Kartini Kapuastimur), Ibramsyah (kepala SDN 5 Lupak Dalam), Edy 

(kepala SMPN 1 Selat), Bubu (guru SDN 2 Murungkeramat), Margareta Est! Mujianti 

(guru SMPN 1 Selat), Heri Alfian (guru SMAN 1 Kapuaskuala). 

Selamat, semoga berhasil sampai tingkat nasional. Untuk informasi lebih lanjut silahkan 

klik judul atau tautan diatas. 

Ucapan Selamat Ramadhan dari SHINDOKA 

Tuesday, July 19, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



145 




Segenap Pengums Provinsi & Keluarga Besar 
Shitoryu Indonesia Karate-Do (SHINDOKA) 



Semoga di bulan yang penuh Rahmat 
&Ampunan ini kita dapat meningkatkan 

amal &ibadah kepada Allah SWT, 
dan kemball fitrah sebagai hamba-Nya 



MUFAKAT IV (Musabaqah Kiroatil Kutubits 
Jurats Nasional ) NTB « Pon... 

Tuesday, July 19, 2011 

MUFAKAT IV (Musabaqah Kiroatil Kutubits Jurats Nasional ) NTB « Ponpes Al-Amin 
Kapuas 

Selamat kepada Ponpes Al-Amin Kapuas yang mewakili Kalimantan Tengah dalam 
kegiatan Musabaqah Fahmi Kutubit Tsurat IV (Mufakat IV) yang diselenggarakan di 
Pondok Pesantren Darunnahdiatin NahdIatuI Wathan, Lombok Timur, Nusa Tenggara 
Barat (NTB) dari tanggal 18-24 Juli 2011. 

Berenergi dengan Sahurdan Bersikap Positif - 
Animasi 

Wednesday, July 20, 201 1 

Animasi diatas mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sahur, sehingga tidak 
mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian didalam bulan 
Ramadhan kelak, kita senantiasa bersikap positif dan bukannya tidak ingin diganggu oleh 
orang lain. 

Uang bukan segalanya 

Thursday, July 21, 2011 

Bekerja di perusahaan batubara merupakan pengalaman yang sangat menarik. Uang di 
perusahaan ini seperti tidak ada artinya. Hitungan jarang dilakukan dalam hitungan juta. 
Hitungannya adalah milyar. Kalkulator pun jarang digunakan untuk menghitung uang 
dengan enam buah nol, tapi dengan sembilan buah nol. Berlimpahnya uang di tempat 
seperti ini membuat segelintir orang yang berada diatas menggunakannya untuk hal-hal 
yang dalam kaca mata orang biasa dinilai sebagai berlebihan, seperti membeli pakaian 
dengan harga belasan juta per buahnya. Atau menyewa "yacht" dengan nilai milyaran 
rupiah. Berbelanja ke Singapura dan menghabiskan uang ratusan juta. 

Namun ketika uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik, tidak semua orang 



146 



INFORMASI KAPUAS 



betah berada diantaranya. Bahkan ada yang bersedia untuk meninggalkan semua itu 
demi mencari ketenangan dalam hidup. Bagaimana istri tidak khawatir kepada suami 
yang bekerja di batubara, bila ada resiko suaminya akan dibui selama bertahun-tahun. 
Inilah gambaran bahwa uang bukanlah segalanya. Masih banyak hal-hal lain dalam 
kehidupan ini yang bisa menjadi sumber ketenangan bagi manusia. 

Bincang-bincang dengan pahlawan devisa 

Thursday, July 21, 2011 

Ibu Fulanah (bukan nama sebenarnya) sudah sejak 3 hari yang lalu sampai di Bandara 
Soekarno Hatta, tapi karena dikatakan kepadanya bahwa tiket ke Solo sudah habis, dia 
harus menunggu sampai pagi untuk untuk akhirnya mendapatkan tiket pesawat ke Solo 
dengan harga Rp 1.300.000. Beliau mengungkapkan bagaimana tidak ramahnya 
petugas di bandara kedatangan menyambut mereka. Apapun yang dilakukan oleh 
petugas semuanya dihargai dengan uang. Dia menghabiskan uang lebih dari 2 juta 
rupiah di bandara ini sejak kedatangannya tiga hari yang lalu. 



Beliau sudah bekerja di Saudi Arabia sejak delapan tahun yang lalu di dua tempat yang 
berbeda. Saat ini beliau bekerja disebuah rumah yang cukup besar dan dia harus 
merawat dua orang tua yang mengalami penyakit kejiwaan. Karena ketelatenannya 
dalam merawat orang tua tersebut, sang majikan sangat sayang kepadanya. Saat ini 
gajinya 1.800 riyal (Rp 4.500.000 dengan kurs 1 riyal = Rp 2.500). Tuannya berjanji bila 
dia mau kembali lagi ke Indonesia setelah cuti selama 1,5 bulan ini, gajinya akan 
dinaikkan menjadi 2000 riyal (5 juta rupiah). 

Pekerjaan yang sangat melelahkan ini dilakoninya karena suaminya tidak 
memperhatikan keluarganya lagi (tidak memberikan nafkah lahir dan batin) dan kawin 
lagi dengan wanita lain. Ketika ditanya mengapa beliau tidak menikah lagi. Beliau 
mengaku bahwa beliau takut mengalami hal yang sama. Beliau sekarang bekerja untuk 
menyekolahkan anaknya. Anak pertama sudah berhasil masuk ke sekolah kepolisian 
setelah membayar sebanyak 40 juta rupiah. Sedangkan anak kedua yang juga laki-laki 
baru masuk SMA. 

Setiap bulan gajinya ditransfer ke rekening orang tuanya di Solo. Orang tuanya lah yang 
mengatur keuangan bagi anak-anaknya yang dititipkan kepada orang tuanya. Beliau 
berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pada kepulangan kali ini saja, 
beliau membawakan satu buah Netbook untuk anaknya yang masuk SMA. Beliau 
berkata kepada orang tuanya bahwa dia bekerja ini untuk anaknya. Jadi dia meminta 
agar orang tuanya tidak terlalu keras kepada cucunya (anak Ibu Fulanah). 

Dengan diberhentikannya penyaluran tenaga kerja ke Saudi Arabia, tuannya sangat 
berharap agar dia bisa kembali bekerja disana. Bahkan untuk cuti kali ini dia sudah 
dibelikan tiket pulang pergi. 



INFORMASI KAPUAS 147 



Ramadhan - Bulan Nonton TV & Bulan Belanja 
(?) 

Thursday, July 21, 2011 

Berdasarkan News Release yang dikeluarkan oleh Nielsen pada 12 Agustus 2010 yang 
lalu, didapatkan informasi bahwa di bulan Ramadhan masyarakat justru lebih lama 
menonton TV dan lebih banyak pengeluarannya. Kondisi ini tentu perlu disikapi dengan 
bijak. Selain lebih banyak menonton acara yang bersifat relijius, masyarakat juga lebih 
banyak menonton berbagai acara lain yang disuguhkan oleh TV pada saat sahur dan 
setelah berbuka puasa. 

Pengeluaran yang lebih banyak pada bulan puasa sangat mudah kita lihat dengan makin 
ramainya pasar diwaktu Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri. Kue-kue yang tidak 
tersedia di bulan-bulan yang lain, tersedia pada bulan ini. Menu yang tidak pernah 
tersedia di meja makan sehari-hari, hadir pada bulan ini. Akhir Ramadhan yang 
seharusnya digunakan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, justru digunakan 
untuk persiapan Idul Fitri. Perlu sebuah perubahan pola pikiryang bersifat massal, untuk 
bisa melihat perubahan. Paling tidak secara pribadi, kita sudah bisa mulai mengatur 
waktu kita dibulan ramadhan. Mulai mempersiapkan keperluan Idul Fitri sebelum 
Ramadhan. Sehingga kelak Ramadhan dapat kita jalani secara maksimal. 

Sumber: Nielsen 

"LABORATORIUM KELILING" 

Friday, July 22, 2011 




Kebiasaan jajan anak sekolah didukung org tua ?! 

PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH 

DI KUALA KAPUAS TGL 19 JULI 201 1 

Makanan yang aman merupakan syarat penting yang harus melekat pada makanan yang 
hendak dikonsumsi semua orang. Makanan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan 
dari dapur rumah tangga, warung makan, rumah makan, restoran, catering/jasaboga, 
maupun penjual makanan jajanan, termasuk makanan jajanan anak sekolah 



148 



INFORMASI KAPUAS 



Makanan termasuk kebutuhan dasar manusia dan sangat penting sekali dalam 
kehidupan sehari-hari. Biarpun makanan itu menarik, tinggi nilai gizinya, warnanya 
bagus, namun apabila tidak aman dikonsumsidan mengandung bahan-bahan berbahaya, 
tentunya tidak ada nilainya sama sekali dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan. 

Dalam rangka melindungi anak sekolah terhadap makanan jajanan yang tidak memenuhi 
syarat dan untuk mengetahui keamanan makanan jajanan anak sekolah, beberapa hari 
yang lalu pada tanggal 19 juli 2011 Tim laboratorium Keliling Balai POM P. Raya 
bersama dengan Dinas Kesehatan Kab. Kapuas melakukan kegiatan pengambilan 
sampel makanan jajanan anak sekolah untuk diuji secara langsung melalui mobil 
laboratorium keliling. 

Sampel makanan jajanan di ambil sebanyak 48 sampel dari berbagai jenis makanan 
jajanan yang antara lain : Pentol bakso, minuman ringan, sirup, gulali, pop corn, kerupuk 
dll. di beberapa sekolah di kuala Kapuas. Dari 48 Sampel tersebut setelah dilakukan 
pengujian laboratorium masih ditemukan 5 sampel (10,4 %) yang tidak memenuhi syarat 
mengandung Rhodamin B dan Boraks. 

Catatan : Rhodamin B bersifat karsinogen sebagai faktor resiko terjadinya kanker 
Bahaya Boraks: bisa menimbulkan gangguan fungsi ginjal dan susunan syaraf Kuala 
Kapuas, 20 juli 2011(Kastalani, SKM., MAP) 




Siswa SD foto bersama latar belakang mobil Laboratorium Keliling 

Pembangunan paviliun rumah sakit dimulai 

Friday, July 22, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



149 




Maket paviliun RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Dalam minggu ini, pembangunan 
paviliun rumah sakit sudah dimulai. Hal tersebut ditandai dengan diletakkannya tiang- 
tiang pancang yang akan digunakan untuk pondasi paviliun, serta sudah dipagarinya 
wilayah yang akan digunakan dalam pembangunan paviliun tersebut. Gambar diatas 
menunjukkan maket dari paviliun yang akan dibangun. Diharapkan dengan dana belasan 
milyar rupiah ini, pada tahun 2012, rumah sakit sudah bisa memanfaatkan paviliun ini. 
Semoga pasien-pasien yang sebelumnya sering berobat ke Banjarmasin, sekarang bisa 
melirik rumah sakit di kotanya sendiri. 

Jadwal kunjungan dokter spesialis mata di RSUD 

Friday, July 22, 2011 

Berikut ini adalah jadual kunjungan dokter spesialis mata dari RSU Ulin Banjarmasin ke 
RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo setiap bulannya: 

• Sabtu, 6 Agustus 201 1 - dr. Agus F. Razak, Sp.M 

• Rabu, 14 September 201 1 - dr. Hamdanah, Sp.M 

Semoga masyarakat dapat memanfaatkan kunjungan ini untuk berkonsultasi mengenai 
masalah pada mata. 

Sumber: Pengumuman di rumah sakit 

Seminar Sehari "Aspartam Pemanis Buatan & 
Umami Rasa Dasar ke-5" 

Friday, July 22, 2011 

Kegiatan seminar ini akan diadakan pada : 

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Juli 2011 

Waktu : 08.00 - selesai 

Tempat : Gedung Kesenian Gandang Garantung. 

Adapun pembicaranya adalah sebagai berikut: 

1 . Marudut Sitompul, M.PS - Jakarta 

2. jr. Turiadi - Jakarta 

3. dr. Agus Nurohman, Sp.PD - RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 

Dengan biaya pendaftaran Rp 35.000 / orang, peserta akan mendapatkan sertifikat, 
materi seminar, snack dan makan siang. Kredit poin dari Organisasi Profesi PERSAGI 
Provinsi Kalimantan Tengah, Peserta 2 SKP, Panitia 1 SKP, Nara Sumber 3 SKP. 



150 INFORMASI KAPUAS 



Pendaftaran akan ditutup bila peserta berjumlah 250 orang. Bila anda berminat, silahkan 
mendaftarkan diri pada: 

• Syahrudin (085249886713) 

• Kristin Natalia (085249158993) 
Sumber: poster 

BAZAR SISWA SMPN 1 SELAT 

Saturday, July 23, 2011 




Bazar Siswa SMPN 1 Selat 

Dalam rangka HUT SMPN 1 Selat ke-60, siswa menggelar Bazar di halaman sekolah 
tersebut, kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 23 Juli 2011, disamping memeriahkan 
HUT sekolah tersebut kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengalaman 
bagi siswa dalam mengelola penjualan/wirausaha, dimana dengan modal mereka sendiri 
siswa diharapkan mampu menjual barang dagangannya dengan mendapat keuntung, 
dimana keuntungan digunakan oleh siswa bagi kegiatan kelas masing-masing. 

SELAMAT HUT SMPN 1 SELAT KE-60 

(Sumber Informasi Adella IX. E) 

Pembukaan Pelatihan KPPBM PMI Kabupaten 
Kapuas 

Monday, July 25, 2011 




Suasana pembukaan pelatihan KPPBM PMI Kabupaten Kapuas Pada hah Senin, 25 Juli 

INFORMASI KAPUAS 



151 



2011 bertempat di aula Hotel Raudah diselenggarakan kegiatan pembukaan Pelatihan 
Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (KPPBM) PMI Kabupaten 
Kapuas. Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 25-29 Jul! 2011. 
Kegiatan ini diikuti 25 orang peserta yang terdiri dari: 

• Staf Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat (1 orang), Kalimantan Tengah (2 orang) 
, Kalimantan Selatan (1 orang) dan Kalimantan Timur (1 orang). 

• Staf Markas PMI Kabupaten Kapuas (2 orang) 

• Korps Sukarela (KSR) PMI Kabupaten Kapuas (15 orang) 

• Staf Puskesmas Pulau Petak (1 orang) 

• Staf Puskesmas Pulau Kupang (1 orang) 

• Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (1 orang) 

Fasilitator kegiatan ini terdiri dari 3 orang dari PMI Pusat yaitu Bapak Astrid, Mbak Rini 
dan Mas Samin serta 1 orang dari PMI Kabupaten Kapuas yaitu Bapak H. Zonnun 
Almikhri, M.Ag. Kegiatan ini juga disupervisi oleh Palang Merah Spanyol yang menjadi 
donatur bagi program ini yang diwakili oleh Mbak Siti Khadijah. Pelatihan ini dibuka oleh 
Asisten III, Bapak Johansyah mewakili Bupati Kapuas yang berhalangan hadir. 

Anak Asuh Yayasan Al-Amin Mengabdi di Papua 

Monday, July 25, 2011 

Nuryasin, mantan Santri Ponpes Al-Amin Kapuas yang melanjutkan pendidikan di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan, kemudian ke Ma'had 
Aly An-Nuaimy Jakarta, mengabdikan dirinya di Provinsi Papua. Selama setahun 
pengabdiannya di Papua, beliau akan berda'wah di tengah-tengah masyarakat sebagai 
da'i (orang yang menyeru ke jalan Islam). Pengabdian ini merupakan persyaratan untuk 
mendapatkan ijazah dari An-Nuaimy. Insya Allah setelah selesai pengabdiannya di 
Papua, beliau akan kembali ke Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas. 

Selama menempuh pendidikan di Husnul Khotimah dan An-Nuaimy, beliau mendapatkan 
beasiswa yang dikelola oleh Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. 

Rumah Makan "ANI" - Masakan Banjar 

Monday, July 25, 2011 




Rumah Makan "ANI" Rumah makan ini terletak di Jalan Letjen Soeprapto No. 152, Kuala 
Kapuas. Teleponnya adalah (0513) 22581. Dengan uang Rp 24.000 pelanggan bisa 
mendapatkan 



152 



INFORMASI KAPUAS 



• 1 porsi ikan bakar 

• sepiring nasi putih 

• segelas es teh manis / teh manis hangat 

• sayur lalapan dan kuah 

Untuk 1 porsi udang galah disertai dengan kelengkapan diatas (nasi, minum dan sayur) 
harganya adalah Rp 35.000. Bila pelanggan ingin memesan es jeruk harganya Rp 4.000. 




Aneka Ikan di Rumah Makan "ANI" 



Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1432 H - Kuala 
Kapuas 

Monday, July 25, 2011 





^v^ KEMENTERIAN AGAMA 
\m)l KANTOR KABUPATEN KAPUAS 
















IMSAK 


.a„„ 


SYURUQ 


DZUHU.! 


4S,«R 


MAC,HR.B 


SYA 


















05 27 




■>! 










2 


































05 26 




31 




















05 26 






















) 


05 26 














































































































10 












05 25 
























) 


























3 
















.3 




Ag„s«s 


°3 58 


E 




ii= 


E 


3E 


i|r 


= 


t 


i 


^ 
^^- 

^F- 


E 


3 Awstn. 
SaSsMj 
SA^ttus 


ft 
It 


^ 


1 


I 




11= 


E 




i 




T'lTrPS^^ 





Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 

Taman kota diwaktu malam 

Tuesday, July 26, 2011 



INFORMASI KAPUAS 



153 




Taman kota diwaktu malam Gambar diatas menunjukkan taman yang terletak di 
pertigaan Jl. Ahmad Yani dan Jl. Tambun Bungai (lampu merah). Taman yang dibangun 
dengan biaya lebih dari satu milyar rupiah ini mulai menampakkan bentuknya. Sampai 
saat foto ini diambil, taman ini masih tertutup pintunya. Program pemerintah daerah 
untuk menghias kota memang sudah menampakkan hasil. Kota tampak bersih, taman- 
taman berada di berbagai tempat. Semoga kota yang makin cantik ini juga diikuti oleh 
kemajuan dari desa-desa yang ada di pedalaman, terutama akses jalan mereka. 
Sehingga tidak terkesan, kita cuma baik di muka saja, tapi kondisi sebenarnya sangat 
jauh dari apa yang ditampilkan di muka. 

Kerupuk Kentang - Produksi Eko Mantaren II 

Tuesday, July 26, 2011 




Menurut keterangan Bapak Eko, kerupuk kentang ini diproduksi hanya sebagai 
sampingan dari produksi keripik pisang yang merupakan produk utama dari Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Sinar Lestari yang terletak di Desa Mantaren II, Kabupaten 
Pulang Pisau. Bahan baku dari kerupuk ini dipesan dari Surabaya. Harga satu dusnya 
sekitar Rp 87.000. Dari satu dus bisa dihasilkan sekitar 35 bungkus kerupuk kentang 
dengan ukuran sesuai dengan gambar diatas. Satu bungkus kerupuk kentang dengan 
ukuran diatas dijual dengan harga Rp 8.000 kepada penjual di Palangka Raya, Pulang 
Pisau dan Kapuas. Jadi keuntungan kotor dari satu dus adalah Rp 193.000. Dari 
wawancara admin dengan penjual kerupuk kentang di Rumah Makan Candi Laras 
Pulang Pisau, dalam satu hari tokonya rata-rata menjual sekitar 30 bungkus kerupuk 
kentang diatas. Jadi bisnis makanan ringan, memang layak untuk dicoba bagi mereka 
yang ingin berwiraswasta. Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk makanan 
diatas dapat menghubungi Bapak Eko (085248170129). 



154 



INFORMASI KAPUAS 



Jangan jadikan Ramadhan sebagai kontes 
makan 

Tuesday, July 26, 2011 

Animasi diatas mengajak kita untuk tidak terlalu banyak makan ketika berbuka puasa, 
sehingga mengganggu aktivitas ibadah kita, seperti terlambat mengerjakan shalat 
Maghrib atau malas untuk mengerjakan shalat Isya dan shalat Tarawih. 

Another statement about the KFCP. Previous 
statement "not true" | r... 

Tuesday, July 26, 2011 

Another statement about the KFCP. Previous statement "not true" | redd-monitor.org 
Pernyataan ini untuk membantah pernyataan sebelumnya: "Stop the Indonesia-Australia 
REDD+ project": Indigenous Peoples' opposition to the Kalimantan Forests and Climate 
Partnership. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik judul atau tautan diatas. 

Oloh Itah Kea ! 

Wednesday, July 27, 201 1 




Ungkapan bahasa Dayak diatas bila diartikan secara harfiah adalah "Orang Kita Juga". 
Ungkapan serupa dapat ditemui pada berbagai macam suku, misalnya: 

1. Minang : urang awakjuo 

2. Palembang : wong kita galo 

3. Toraja : solata 

Perasaan kebersamaan sesama suku ini membuat mereka membuat paguyuban ketika 
berada jauh dari kampung halamannya. Di Kabupaten Kapuas ini kita bisa menemukan 
berbagai macam paguyuban, diantaranya: 

1 . Sumatera : Andalas 

2. Batak : Bona Pasogit 

3. Jawa : Sasono Karyo 

4. Sunda : Lembur Kuring 

5. Toraja : Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) 

6. Banjar : Persatuan Keluarga Banjar (Perkeban) 

Diharapkan keberadaan berbagai paguyuban ini betul-betui merupakan implementasi 
dari Bhinneka Tunggal Ika dan bukan merupakan sumber perpecahan. Tentu masing- 



INFORMASI KAPUAS 



155 



masing kita akan mendukung peribahasa "Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung". 

Lomba Membuat Kue Jajanan "Sehat dan 
Bergizi" 

Wednesday, July 27, 201 1 




Kue jajanan karya salah satu peserta lomba, Ibu Siti Halimah, S.IP Lomba ini 
diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dewan Pengurus 
Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPC-PERSAGI) Kapuas ke-4. Lomba ini 
diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Juli 2011 bertempat di Gazebo RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo, Jl. Tambun Bungai No. 16, Kuala Kapuas. Kegiatan ini diikuti 
oleh 15 orang peserta yang berasal dari berbagai perwakilan Dharma Wanita Persatuan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemda Kapuas. 

Juri dari lomba ini adalah Bapak Muhammad Hayat, SKM (dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas), Ibu Martinewaty, S.Si.T (dari RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo) 
dan Ibu Ledi Mathias (pemenang berbagai lomba masakan). 

Para peserta lomba ini diharapkan untuk dapat membuat kue jajanan dengan harga yang 
tidak melebihi Rp 25.000 dan harus sehat dan bergizi, sesuai dengan tema lomba. Kue- 
kue ini selain sesuai dengan kriteria diatas, juga diharapkan dapat ditampilkan dengan 
penampilan yang menarik bagi orang-orang yang melihatnya. 

Khataman Qur'an TK/TPA Al-lnayah 

Wednesday, July 27, 201 1 




Para santri yang mengikuti Khataman Qur'an TK/TPA Al-lnayah Pada hari Rabu, 27 Juli 
2011 bertempat di Majelis Ta'lim Al-lnayah (Jl. Kapten Pierre Tendean Gg. X, Kuala 
Kapuas), TK/TPA Al-lnayah menyelenggarakan kegiatan Khataman Qur'an bagi 11 orang 
santri. Sebenarnya ada 13 orang santri yang khatam, tapi dua orang berhalangan hadir. 
Setelah pembukaan dan pembacaan Qur'an dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak 
Adi Purnomo, ketua TK/TPA Al-lnayah. Beliau bercerita bahwa TK/TPA ini didirikan 



156 



INFORMASI KAPUAS 



persis dua tahun yang lalu yaitu tanggal 27 Juli 2009. Pada waktu itu, beliau bersama 
dengan Pak Ramli, salah seorang pengajar mendatangi rumah masyarakat di sekitar 
TK/TPA dan mengajak kepada para orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke 
TK/TPA. Masalah apakah anak-anak tersebut nantinya mau atau tidak mau mengaji nanti 
terserah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan teman-teman 
mereka di TK/TPA mereka bersemangat untuk mengaji. 




Bapak Adi Purnomo, Ketua TK/TPA Al-lnayah, sedang memberikan sambutan 
Saat ini TK/TPA Al-lnayah memiliki lebih dari 100 orang santri. Jumlah pengajar saat ini 
cuma 4 orang saja, jadi masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah santri. 
Para santri tidak dipungut biaya. Para guru digaji dengan sumbangan dari para donatur. 
Pak Adi mengharapkan agar pada tahun-tahun mendatang kegiatan di TK/TPA ini dapat 
berjalan lebih baik. 



Nama-nama para santri yang mengikuti kegiatan khataman adalah: 

1. Putri Handayani 

2. Arif Suprianto 

3. NoorAulia Safitri 

4. Sofia Agustina 

5. Intan Rahayu Budiana 

6. Khairun Nisa 

7. Norhalimah 

8. Ridawati 

9. Nisna 

10. Maimunah 

11. Alviolin 







^BB^^p^^^^iggj^a 




INFORMASI KAPUAS 



157 









158 



INFORMASI KAPUAS 










Pelebaran Jalan Pemuda 

Thursday, July 28, 2011 




Jalan Pemuda yang sedang dilebarkan Proyek pelebaran Jalan Pemuda mulai dari 
Bundaran Besar sampai ke kantor Bupati Kapuas terus berlanjut. Tahapan saat in! sudah 
sampai pada pembuatan siring pada sisi jalan yang dilebarkan sehingga tanah yang 
digunakan untuk menguruk jalan tidak lari ke tepi. Keistimewaan pembangunan jalan di 
lahan gambut adalah pelapisan jalan dengan terpal dan pemancangan galam pada 



INFORMASI KAPUAS 



159 



tempat-tempat yang diatasnya akan diaspal, sehingga tanahnya tidak turun. Proyek yang 
sudah dicanangkan sejak dulu, sekarang mulai menampakkan wujudnya. 

Lulusan Madrasah Tsanawiyah Al-Amin ikut 
seleksi UICCI 

Thursday, July 28, 2011 

Pada awal Juli 2011 yang lalu, dua orang santri Al-Amin Kapuas yaitu Musthalih dan 
Ni'mah mengikuti tes hafalan Qur'an di United Islamic Cultural Centre of Indonesia 
(UICCI), sebuah organisasi sukarelawan Indonesia di Turki yang membantu para pelajar 
Indonesia yang berprestasi dan berkeinginan belajar. Musthalih diminta untuk 
menghapalkan surat Muhammad dalam waktu satu malam. Setelah di tes, Musthalih 
mendapatkan nilai 85 (lulus). Sayang Ni'mah tidak lulus dalam seleksi ini. 

Setelah lulus, Musthalih diminta untuk langsung mengikuti program menghapal Qur'an 
selama setahun di asrama UICCI Rawamangun. Bila berhasil menghapal, maka 
diperlukan waktu satu tahun lagi untuk belajar bahasa Turki. Setelah lulus dalam 
persiapan bahasa Turki, barulah dia diberangkatkan ke Turki untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran di sana. Kita do'akan semoga Musthalih lancar mengikuti seluruh proses 
pembelajaran ini. 

Pertandingan Sepak Bola di Sei Tatas 

Thursday, July 28, 2011 




Pertandingan sepak bola di Sei Tatas Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh 
masyarakat untuk meramaikan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. 
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh warga Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau 
Petak adalah menyelenggarakan pertandingan sepakbola. Pertandingan yang tampak 
dalam gambar diatas adalah pertandingan diantara pelajar SMAN 1 Pulau Petak dengan 
warga masyarakat Desa Sei Tatas. Dalam pertandingan ini sangat ditekankan sportifitas 
diantara sesama pemain, sehingga tidak terjadi perkelahian diantara sesama mereka. 
Rencananya babak final nanti akan dihadiri oleh Ketua PSSI Provinsi Kalimantan Tengah 
yaitu Bapak Suraria Nahan. 



160 INFORMASI KAPUAS 



Menyusuri Laut Jawa di Seruyan dan Kotim - 
Perjalanan 

Thursday, July 28, 2011 





^3 




I'M :^^m 



Pantai di tepi Laut Jawa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Bila kita menuju ke 
Seruyan dari arah sampit, maka kita akan menyusuri Laut Jawa dari Desa Ujung 
Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai sekitar 
daerah Pantai Kalab (Seruyan). Bila diukur melalui Googe Earth, maka jaraknya kurang 
lebiii 48 km. Jalan aspal di sepanjang pantai Laut Jawa ini cukup mulus, seiiingga 
kendaraan roda empat dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Namun 
karena beberapa jembatan masiii berlantaikan kayu, mobil harus mengurangi kecepatan 
setiap melewati jembatan tersebut. 

Bagian dari pantai yang sudah dimanfaatkan untuk pariwisata adaiaii daerah Ujung 
Pandaran yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintah Daerah 
sudah menjadikan daerah ini sebagai kawasan pariwisata bagi masyarakatnya. Namun 
sayangnya infrastruktur jalan masih memprihatinkan. 




Dua buah truk tersangkut di lubang yang cukup besar Ketika admin menempuh jalan 
dari Ujung Pandaran ke arah Sampit, tepatnya di Desa Sebamban, Kecamatan Mentaya 
Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, masih banyak jalan yang harus diperbaiki. 
Bahkan ada truk yang macet di tengah jalan ketika akan melewati jalan yang berlubang 
besar. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kondisi ini sudah mulai membaik. 



INFORMASI KAPUAS 



161 



Penutupan Pelatihan KPPBM PMI Kabupaten 
Kapuas 

Friday, July 29, 2011 

Pada hari Jum'at, 29 Juli 2011 bertempat di aula Hotel Raudah diselenggarakan 
penutupan Pelatihan Kesehatan dan Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat 
(KPPBM) yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas. 
Peserta yang berjumlah 24 orang ini dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. 
Dalam salah satu rangkaian pelatihan ini, diselenggarakan Praktek Lapangan, dimana 
para peserta mengadakan kegiatan penggalian data di tengah masyarakat di Desa Teluk 
Palinget, Kecamatan Pulau Petak pada hari Kamis, 28 Juli 2011. 

Setelah kegiatan ini, para relawan yang berasal dari Kabupaten Kapuas akan melakukan 
kunjungan lagi ke Desa Teluk Palinget, Kecamatan Pulau Petak dan Kelurahan Pulau 
Kupang, Kecamatan Bataguh untuk mempersiapkan pembentukan Komite Kesehatan 
Desa dan mencari orang-orang yang bersedia menjadi Relawan Kesehatan Desa. 
Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dikedua desa tersebut. 

Kegiatan ini difasilitasi oleh dana dari Palang Merah Spanyol. Para fasilitator berasal dari 
PMI Pusat (Bapak Astrid), PMI Banten (Bapak Samin), PMI Sumatera Barat (Mbak Rani) 
dan PMI Kabupaten Kapuas (Pak Zonnun). Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris PMI 
Kabupaten Kapuas, dr. Jum'atil Fajar. 

Yudisium dan Wisuda Mahasiswa STAI Kapuas 

Sunday, July 31, 2011 






Suasana diluar aula tempat wisuda Pada hari Sabtu, 30 Juli 2011 bertempat di aula 
kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas diselenggarakan kegiatan Yudisium dan 
Wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kapuas. Kegiatan ini diikuti oleh 529 orang 
wisudawan dan wisudawati yang berasal dari berbagai kecamatan disekitar kota Kuala 
Kapuas. Hal ini tampak dari banyaknya mobil-mobil angkutan kota yang diparkir di 
halaman kantor Pemda. Para peserta wisuda didampingi oleh keluarga mereka masing- 
masing, bukan cuma orang tua, bahkan termasuk para saudara dan handai taulan. 
Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Bupati Kapuas dan perwakilan dari Kopertis IAIN 
Banjarmasin. 



162 INFORMASI KAPUAS 



Faham Sufi Ekstrem 

Sunday, July 31, 2011 

Oleh:Ustadz Suriani Jiddy 

Sebelumnyakita sudah menjelaskan paham liberal dan paham mu'tazilah yang 

merupakan cikalbakal gerakan liberal. 

Sufi ekstremmerupakan terjemah dari ghulat shufiyah. Ghulat adalah jamak dari ghalin. 

Ghulat adalahsikap berlebih-lebihan. Abstract noun-nya ghuluw. Allah SWT berfirman 

Qur'anJanganlah kamu bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Rasulullah SAW 

mengingatkandalam hadits agar umatnya tidak berlebih-lebihan dalam agama, 

"binasalah orangyang berlebih-lebihan" 3 kali. Sesungguhnya umat-umat sebelum 

kaliandibinasakan oleh Allah SWT Karena mereka memiliki sikap berlebih-lebihan. 

Sufi ekstremadalah salah satu sekte dari sufi. Sufi tidak satu, ada yang sederhana, 

moderatdan ada yang ekstrem. Paham sufi yang ekstrem ini banyak dianut oleh 

sebagianmasyarakat kita. Dan itu bertentangan dengan Qur'an dan Sunnah Rasulullah 

SAWsebagaimana kita lihat berikut ini: 

Dasar HukumNoAhlus SunnahKaum Sufi Ekstrem 1 Al-Qur'an Al Qur'an 2 Hadits Hadits 

3 Ijma' Ijma' 4 Qiyas Qiyas 5 

llham 6 

Kasyaf 7 

Mimpi 

Dasar hokum kaumsufi ini menyelisihi kesepakatan ahlus sunnah. Kita mengetahui satu 
wirid yangbiasa dibaca, sesudah shalat subuh yang dasar hukumnya adalah 
mimpi. Diceritakan bahwa satu syekh bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW 
danrasulullah mewasiatkan kepadanya dengan amalan tertentu / wirid tertentu 
yangkeutamaannya adalah bila seseorang melazimkan wirid tersebut maka dia 
akanterbebas daripada meninggal dalam keadaan tidak beriman (husnul khatimah). 
Inicontoh praktek ibadah yang didasarkan pada mimpi. Dalam sebuah prinsip yangditulis 
oleh Imam Hasan Al Banna, beliau menjelaskan bahwa llham, khawatir,kasyaf dan mimpi 
bukan dasar hukum. 

Pemahaman No Ahlus Sunnah Kaum Sufi Ekstrem 1 Memahami Al-Qur'an dan Hadits 
sesuai dengan pemahaman 3 generasi utama (sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in 
Memahami Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan pemahaman seorang wall melalui ilham 
dan kasyaf 2 Manilai shahih tidaknya suatu hadits dengan ilmu hadits (Musthalah Hadits) 
Menilai shahih tidaknya suatu hadits dengan kasyaf 3 Sanad adalah bagian tak 
terpisahkan dari agama Tidak mengakui adanya sanad 

Dalam sufiada makna lahir dan makna batin. Makna lahir adalah makna yang umumnya 
dikenaloleh kaum muslimin (kaum awam). Makna batin adalah makna tertentu yang 
menurutmereka dimiliki oleh orang yang dikategorikan sebagai wall 
karenamendapatkannya melalui ilham dan kasyaf. Jadi para wall tersebut dapat 
memahamiayat yang tidak dapat dipahami oleh selain mereka. Inilah penyelewengan 
dalammemahami Qur'an. Salah satu contoh adalah apa yang ditulis oleh salah 
seorangsufi tentang salah satu ayat: 

Barangsiapayang mengagungkan syir'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya yang demlklan 
Itutermasuk salah satu tanda ketakwaan hatl. 

Sebagian kaum sufi memahami dengan ilhamatau kasyaf, yang dimaksud dengan syi'ar- 
syiar Allah itu adalah wall. Makadalam tataran praktis, pengagungan terhadap wall 
adalah membangun kubah(bangunan megah) terhadap para wall sebagai bentuk 
pengagungan. Rasulullahmelarang membangun bangunan apapun diatas kuburan. Tidak 
ada perbedaan dalammemperlakukan kuburan antara orang biasa dengan orang yang 



INFORMASI KAPUAS 163 



kita nilai sebagaiorang alim, ulama atau wali. Rasulullahmemerintahkan kita untuk 

meratakan kuburan. 

Pertanyaan:apakah kalau sudah dibangun bangunan diatas kuburan bagaimana sikap 

kita. 

Jawab: haltersebut adalah kemaksiatan, sikap kita adalah bila mampu menolak 

dengantangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. 

Maksudtangan adalah dengan kekuasaan. Kalau kita memiliki kekuasaan wajib 

kitagunakan. Kalau tidak punya beralih ke urutan berikutnya. Ini adalah urutanbukan 

pilihan. Kalau kita punya kekuasaan, kita wajib merubahnya. Imam Hasan AlBanna 

mengatakan: wajib kita rubah dengan cara yang paling baik yang tidak 

menyebabkankerusakan yang lebih besar. Apabila dalam dugaan kuat kita merubah 

kemungkaranakan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, kita tidak boleh 

merubahkemungkaran tersebut. Para ulamamengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

syi'ar-syi'ar Allah adalah rumah-rumahAllah. 

Pertanyaan:Apakah makam nabi merupakan suatu perkecualian. 

Jawab: saatperluasan masjid nabawi, makam Rasulullah dimasukkan dalam masjid 

yangdiperluas. Hal yang perlu diketahui, saat itu seluruh sahabat rasulullah 

sudahmeninggal dunia, jadi perluasan masjid nabawi yang menyebabkan masuknya 

makamRasulullah ke dalam masjid. Apa maknanya, apa yang dilakukan oleh 

khalifahtersebut, tidak menjadi hujjah atau dalil atau hal yang bisa menjadijustifikasi 

(pembenaran), bangunan megah diatas kuburan. 

Hadits:salah satu sebab umat-umat sebelum kalian dibinasakan adalah karena 

merekamembuat bangunan diatas kubur. 

Kalau itu tidakboleh, mengapa hal tersebut masih dibiarkan sampai sekarang? Para 

ulama mungkinberpendapat bahwa bila kita mengubahnya akan menimbulkan mudharat 

yang lebihbesar. 

Pertanyaan:bagaimana dengan masjid yang menghadap ke kuburan, apakah sah shalat 

disana? 

Jawab:sejauh antara kuburan dan masjid itu ada batasnya (tembok), tidak ada masalah. 

Membangunkuburan diatas kuburan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kuburannya 

dibongkardan dipindahkan. Contohnya seperti tanah yang dibeli oleh Rasulullah dari 

duaanak yatim, dimana disitu ada kuburan orang musyrik. Rasulullah 

memerintahkanuntuk membongkar kuburan tersebut dan memindahkannya. Dari sini 

Ramadhanal-buthi menyimpulkan dibolehkannya pembongkaran kuburan untuk suatu 

keperluan. 

Memakamkanmayat di dalam masjid? Kalau ada orang kaya yang membangun masjid 

kemudianberwasiat dimakamkan di masjid tersebut, maka wasiat tersebut tidak 

bolehdilaksanakan. 

Kasyaf itu apa?Terbukanya tabir antara seorang wali dengan Allah SWT, tanpa tabir dan 

tanpaperantara. Ungkapan yang sangat populer diantara para sufi: menurut kasyaf 

kamisahih, walaupun menurut sanad kalian tidak sahih. Prinsip ini sangat 

berbahayakarena kasyaf itu tidak ada ukurannya. Sedangkan ilmu musthalah hadits 

adalahilmu yang sangat agung, didalamnya ada penelitian sanad. Abdullah Ibnu 

Mubarakmengatakan: sanad itu adalah bagian tak terpisahkan dari agama, 

seandainyasanad tidak ada maka setiap orang akan memiliki kebebasan untuk 

mengatakanbahwa ini adalah hadits Rasulullah SAW, Rasulllah mengatakan begini dan 

begitu. Sanad adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Islam yang tidak dimiliki 

olehagama manapun. 

Contoh: injilperjanjian lama dan perjanjian baru yang dikatakan sebagai kitab suci, 

tidakmemiliki sanad. Merekatidak tahu, apakah ini firman Tuhan atau perkataan Yesus. 

Pertanyaan:perjanjian lama katanya mirip dengan Islam. 

Jawab:lnjil itu adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh salah seorang nabinyayang 



164 INFORMASI KAPUAS 



bernama Isa. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan olehAllah SWT 
sebelum Qur'an, diantaranya injil. Seiring dengan perjalanan waktujnjil yang diturunkan 
kepada Nabi Isa diubah oleh tangan-tangan jahil. Karenatidak ada jaminan dari Allah 
SWT untuk menjaga keaslian injil, tidak sepertiyang Allah SWT janjikan terhadap Qur'an: 
Sesungguhnya kamilah yang menurunkanQur'an dan kami akan menjaganya. Jadi kalau 
ada kemiripan itu karena asalnyadari Allah. Yang sama, itu yang tidak diubah, yang tidak 
sama, itu yang diubah. 

Jadi banyaksekali timbul hadits-hadits palsu seperti "Barangsiapa yang 
mengagungkanmaulidku akan mendapatkan syafa'atku pada hari akhir". Perayaan 
mauliddiselenggarakan beberapa abad setelah meninggalnya rasulullah, jadi 
bagaimanabisa muncul hadits diatas? Sahih tidaknya hadits menurut paham sufi 
ekstremtidak didasarkan pada sanad. Bisa jadi hadits-hadits yang melarang kita 
untukmembangun bangunan diatas masjid, dianggap tidak sahih oleh mereka. Hal 
inibukan hanya di Indonesia saja, tapi juga banyak di Mesir. Inilah yangmengilhami Imam 
Hasan Al Banna untuk kembali kepada Islam yang sahih. Beliaujuga mengingkari bid'ah 
haqiqi. Setiap bid'ah yang tidak ada asalnya, yangdianggap baik oleh manusia, adalah 
kesesatan yang wajib diperangi. Kondisimesir pada waktu itu memang sangat 
memprihatinkan. 



INFORMASI KAPUAS 165 



0100927806 




SharedBook^ 



Non-customer created content © SharedBook and its licensors. 
All rights reserved by their respective parties. Patents pending 
for the SharedBook technology. NOT FOR RESALE. 
For personal, noncommercial use only. 
LIABILITY LIMITED TO COST OF PRODUCT 



l 't 



\J 



A f 



t 



t 





^ ^ ^ 




} 



' :^>f^ 



/^ 



11 






L 



r^ ' 



